(am 


A. MAIPA 


Welcome Sang Maut 


(Dilengkapi Bimbingan Praktis 
Penyelenggaraan Jenazah, Asmaul Husna, 
Zikir dan Shalawat Nabi) 


Dr. Fatmawati, M. Ag. 


Editor: 
Muhammad Shuhufi 


Kata Pengantar: 


Prof. Dr. H. M. Faried Wadjedy, MA. 


Pusaka Almaida 


2014 


Welcome Sang Maut 

Oleh Fatmawati 

@2014 Fatmawati 

xii-224: 14,5cm x 21cm 

Edisi pertama, Cetakan Ke-1, Desember 2014 
ISBN 978-602-70293-7-8 


Editor : Muhammad Shuhufi 

Tata Letak : M. Baihagi Lathif 

Desain Sampul : Sufi Suhaimi 

Diterbitkan oleh: 

Pusaka Almaida 

Jl. Tun Abdul Razak 1, Pao-Pao Permai, G5/18, Gowa 
Dicetak oleh: 

Ladang Kata 


Kampung Basen No 388A Kotagede Yogyakarta 
Tlp: 0274-85151771 & 085743131220 
Surel: ladangkata@mail.com 


AA 
PUSAKA 


A. MAIPA 


Persembahan : 


— SK — 


Buat ayah ibu dan mertuaku tersayang 
H. Saharing bin A. Makkulau dan Hj. Intang binti Lallo 
Drs. H. Abdullah (alm) dan Hj. St. Nadrah, BA. 


Tuk yang terkasih suamiku 
Dr. Muhammad Shuhufi, M. Ag. 
dan kedua pelita kecilku 
Nadyatul Hikmah Shuhufi 
Nayla Salsabila Shuhufi. 


Kalian adalah inspirasiku 
Kalian adalah semangat juangku 
Kalian adalah permata hatiku 
Kalian adalah harapan dan impianku 
Kalian adalah pelabuhan jiwaku 


Dan untuk Almamaterku Tercinta 
Darud Da'wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle 
(DDI-AD) Mangkoso, Barru 


PENGANTAR PENULIS 


lhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. 
AR sio dan salam senantiasa tercurah kepada 
junjungan kita Nabiyullah Muhammad saw. Atas 
rahmat, petunjuk dan risalah yang mengiringi kehadiran 
Rasulullah saw. di bumi, penulis merasa berkewajiban untuk 


mensyiarkan dan turut serta menyebarluaskan risalah yang 
bernuansa rahmatan lil alamin. 


Buku ini hadir sebagai tuntutan kompleksnya persoalan 
kematian dan prosesi penyelenggaraannya, sekaligus proble- 
matika yang mengiringinya. Kompleksitas persoalan keaga- 
maan yang begitu mudah di” bidah”kan, membuat sebagian 
masyarakat awam lebih memilih “tak berbuat” apa-apa, 
dan meninggalkan sebuah amaliyah yang dapat mengantar 
untuk lebih mendawamkan amalan-amalan syari'at yang 
sesungguhnya. Dengan sentuhan pemahaman hukum Islam 
yang lebih luwes dan universal, penulis mengajak untuk 
memahami sisi lain dari amalan-amalan yang mentradisi 
dalam masyarakat. 


Buku yang ada di tangan pembaca ini, dapat menjadi pan- 
duan singkat penyelenggaraan jenazah, sehingga masyarakat 


iv | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


memiliki keberanian untuk menjadi tim penyeleggara jenazah 
yang siap siaga. Di samping itu, adanya pahala yang sangat 
besar dijanjikan Rasulullah saw. 

Meski buku ini belumlah sempurna mengulas persoalan 
yang mengakar dalam masyarakat, akan tetapi, tuntutan jamaah 
majelis zikir dan majelis taklim untuk menjadikan buku ini 
sebagai acuan dan buku panduan singkat, khususnya dalam 
prosesi penyelenggaraan jenazah, sehingga buku ini harus 
segera dirampungkan. Insya Allah, dalam terbitan lanjutan 
buku ini, penulis akan menelusuri lebih jauh tradisi-tradisi 
yang berkembang dalam masyarakat dengan merujukkan pada 
dasar-dasar hukum Islam. 


Semoga buku ini dapat memberi manfaat buat kita semua, 
khususnya kepada diri penulis dan para jamaah binaan di 
manapun berada. Saran dan kritik senantiasa penulis harapkan 
dari para pembaca. 


Pao-Pao, 01 Muharram 1436 H. 


26 Oktober 2014 M. 


Welcome Sang Maut | v 


KATA PENGANTAR 


AG. PROF. DR. H. M. FARIED WADJEDY, MA. 


Bismillahir Rahmanir Rahim 


Ihamdulillah, Ungkapan syukur yang tiada henti 
PN kita panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas limpahan 
rahmat yang tiada terkira, sehingga buku ini dapat 
diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada 
junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. yang telah 


mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju 
alam yang terang benderang dalam naungan Dinul Islam. 


Buku Welcome Sang Maut yang disusun oleh salah seorang 
alumni Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) 
Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru adalah sebuah 
upaya yang patut diapresiasi dengan baik. Buku yang di dalam- 
nya memuat panduan singkat penyelenggaraan jenazah, 
dilengkapi dengan beberapa persoalan dalam kematian, ter- 
masuk dalil-dalil pro kontra kebolehan mengirimkan pahala 


vi | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


bacaan pada orang mati, sangat penting untuk dibaca oleh 
masyarakat. Banyaknya bermunculan kelompok-kelompok 
yang sangat mudah mem bid'ah” kan amalan-amalan yang 
mentradisi dalam masyarakat, tanpa mampu mendudukkan 
persoalan khilafiyah tersebut secara proporsional, harus di- 
counter dengan nash-nash pendukung. Sebab, pandangan- 
pandangan ke”islam'an tersebut jika dibiarkan, malah akan 
melahirkan hukum Islam yang kaku dan tidak membumi. 
Pada akhirnya, Islam yang Rahmatan lil Alamin semakin me- 
langit, meninggalkan esensi yang sesungguhnya. 


Kehadiran buku ini akan semakin menambah dan 
memperkaya khazanah keislaman. Upaya untuk menyebar- 
luaskan ajaran agama yang me”rakyat” tanpa meninggalkan 
dan melanggar aturan-aturan agama harus terus dilakukan. 
Buku ini juga merupakan respon dari antusiasme masyarakat - 
khususnya- jamaah pengajian dan majelis taklim yang menjadi 
binaan penulis. Oleh karenanya, apresiasi yang tinggi saya 
sampaikan kepada ananda, semoga senantiasa memiliki 
semangat dan motivasi yang tinggi untuk terus mensyiarkan 
Islam pada masyarakat. Ilmu yang pernah diperoleh selama 
menimba ilmu di Pondok Pesantren DDI-AD Mangkoso 
serta di berbagai ruang dan waktu, harus terus dilakoni tanpa 
pernah merasa lelah. Teruslah berkarya.... tanamkan keikh- 
lasan dalam setiap pijakan aktifitasmu. Yakinlah.... Allah akan 
terus mengiringi aktifitas keummatan yang ananda jalani. 


Demikian, semoga upaya ini secara khusus memberi dam- 
pak positif bagi almamater tercinta Darud Da'wah wal Irsyad 
Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD), Mangkoso, Barru. 


Welcome Sang Maut | vii 


Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberi 
kontribusi atas terbitnya buku ini diucapkan banyak terima 
kasih. 


Mangkoso, 10 Muharram 1436 H. 
03 November 2014 M. 


AG. Prof. Dr. H. M. Faried Wadjedy, MA. 
Pimpinan Ponpes DDI-AD Mangkoso 


viii | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


DAFTAR ISI 


PENGANTAR PENULIS kg aman iv 
KATA PENGANTAR 

AG. PROF DR. H. M. FARIED WADJEDY, MA. “are caraenocora vi 
DANA aa an kan aan ix 
KEMATTAN DALAM AT-OURAN sexs esiomencasa 1 
AA: “Makng Kernaklat mana sunan msuhasana 1 
B. Ayat dan Hadis tentang Kematian ..........oooooo. 8 
SAKARATUL MAUT memakan okan 15 
A, Dahsyatnya Sakaratnil Maut wi iicstasanga 15 
B. Sakaratul Maut bagi Orang-orang Zhalim ...................... 20 
C. Sakaratul Maut Orang-orang yang Bertagwa................. 24 
D. Tindakan terhadap Orang yang Sedang Sekarat............ 25 
PENYELENGGARAAN JENAZAH 

(TA UE MAT IN ana 28 
A. Memandikan JenaZah ........ococorooooo 28 
B.. Mengkafani Jenazah....o.Wo.oooo.ooomoosm 31 
CC. MenmshalatiJenaak kesan angsa 33 
D.. Mengaburkan Jenazak woo.o.o.oo.oomoowssmuas 39 


Welcome Sang Maut | ix 


BEBERAPA HAL TERKAIT JENAZAH srbeeom eta 37 


Ka Ta AT 51 
MENGIRIMKAN PAHALA BACAAN 
KEPADA ORANG MAT see mna mah 57 
A. Dalil Mengirimkan Pahala Bacaan 

Untuk Orde MO Aaja 57 
B. Fatwa Ulama Tentang Sampainya 

Hadiah Pahala Bacaan kepada Mayyit ................i..... 62 
C. Sedekah/Pahala untuk 

Orang yang Telah Meninggal W....oo.cooo.o.coo.o.oooo.oooim 67 
D. Dalil-dalil orang yang membantah 

adanya hadiah pahala dan jawabannya ......................... 68 
PAKAN Deen mane amata Za 
A.. Pengertian Takziyah. «.oo.oooooooosmsmsmusasa 73 
B.:: Hukum Taktiyahca. melakukan 74 
(“Waktu Tokek «oosit jaga 76 
D. Tujuan dan Hikmah Takziyah ......oooocooooooo 77 
E.. Menyediakan Makanan series ewum mma 78 
TAHLIL DAN DOA TAI kamen 80 
A: Pencerian Tahlil aan 80 
B: Doa Setelah Tahiik Kie sinan 85 
SUKA YAA SIN enno aa ema aa 88 
A. Keutamaan Surah. YaSit mission ennaann 88 
Bi. Oetah Yasin as  ansan 89 
2 DOG AB been ana naa 106 
D: “Yasin Fadbilah sinema aa 107 


x | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


OS, AKAN penamaan 122 


OS AL:RAHMAN week anna namnatunalansahsnga 155 
OS AL-WAOTAB kete ana 166 
OA MR ae 178 
TA an NN ne 186 
WIRID PENDEK DAN DO”A SESUDAH SHALAT ............ 195 
ASMAUL HUSNA “eni nninnn0nnnnnnnnnnn men nennnennnananamanmanaannanaaaan 203 
SHALAWAT NABI wee...20nn0nnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnn ana 208 
A. Makna dan Manfaat Shalawat..................oooooo 208 
B. Teks-Teks Shalawat ..........ooocoocooooooooooo 212 
KL. OI A DU NW sa ea aan 220 
DI at ena an aa ema 221 
E.  Senandatig Ak Otto. mma 221 
Profil Penulis .........o..oooooooooooWo.Wo.oo men nnannnananaananasa 223 


Welcome Sang Maut | xi 


| 


Dy YAN 
PA 
SERI 
Dar, 


KEMATIAN DALAM AL-OUR'AN 


A. Makna Kematian 


I-Maut atau kematian adalah keluarnya Ruh dari 
Ik jasad. Mati menurut Al-Ouran adalah terpisahnya 
uh dari jasad, dan hidup adalah bertemunya Ruh 
dengan Jasad. Kematian didefenisikan sebagai ketiadaan hidup 
atau antonim dari hidup. Dalam ilmu kedokteran, orang baru 
dikatakan mati jika jantungnya sudah berhenti berdenyut. 
Kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, 
dan tekanan darah serta hilangnya respons terhadap stimulus 
eksternal, ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau 
terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap. 
Kematian dan kehidupan disebutkan oleh Allah dalam 
Al-Ouran dengan jumlah yang sama, yaitu sebanyak 145 kali. 
Kematian dan kehidupan itu juga terjadi masing-masing 2 kali. 
Kematian pertama, dialami oleh manusia sebelum kelahir- 
annya, atau saat sebelum Allah menghembuskan ruh kehidup- 
an kepadanya. Kematian yang kedua, terjadi saat manusia 
meninggalkan dunia yang fana ini. Sedang kehidupan pertama, 
dialami manusia pada saat menarik dan menghembuskan 


Welcome Sang Maut |1 


nafas di dunia, dan kehidupan kedua, saat manusia berada di 
alam barzakh atau kelak ketika hidup kekal di hari akhirat. 


Dalam OS.Al-Mu'min/Ghafir (40): 11 dan OS. Al-Bagarah 
(2): 28 Allah berfirman : 


IT 


Kp ju 


5 
ATA 3A AD Pat PP rta 5 2 $£ 238 ga 
Je SI BAS eesh Kn 3 ema Utn 
Se an AON SAN 
- 


Mereka menjawab: “Ya Tuhan Kami Engkau telah mema- 
tikan Kami dua kali dan telah menghidupkan Kami dua kali 
(pula), lalu Kami mengakui dosa-dosa kami. Maka Adakah 
sesuatu jalan (bagi Kami) untuk keluar (dari neraka)?” 


2 
Is 342,4 » Ec 


Fa 
2 Rd W ay 
AA & » 


Mengapa kamu kafir kepada Allah, Padahal kamu tadinya 
mati, lalu Allah menghidupkanmu, kemudian kamu dima- 
tikan dan dihidupkanNya kembali, kemudian kepadaNya- 

lah kamu dikembalikan? 

Proses kehidupan yang pertama adalah setelah kematian/ 
ketiadaan. Terpisahnya ruh dari jasad untuk pertama kali 
adalah ketika masih berada di alam ruh. Seluruh ruh manusia 
ketika itu belum memiliki jasad. Allah mengumpulkan mereka 
di alam ruh sebagaimana disebutkan dalam OS.Al-Araf (7): 
172: 


2 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Men ne it An ena at ed Pe aa 
JS IN Aa PBL Uya PAI Gaya Hi ae SI 
20 Ta na Tana Bo AK 
- TK 2-2 AL GL 00 
Dae Iisa 3 Ke Lal 


“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan 
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil 
kesaksian terhadap jiwa mereka sendiri (seraya berfir- 
man): “Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: 
“Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi”. (kami 
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 
mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah 
orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)” 
Memasuki fase kehidupan pertama, Allah menciptakan 
tubuh manusia berupa janin di dalam rahim seorang ibu. 
Ketika usia janin mencapai 120 hari, Allah meniupkan ruh 
yang tersimpan di alam ruh itu ke dalam Rahim ibu. Janin itu 
pun hidup, ditandai dengan mulai berdetaknya jantungnya. 
Selanjutnya, ia akan lahir ke dunia sebagai seorang bayi, kemu- 
dian tumbuh menjadi anak anak, remaja, dewasa, dan tua 
sampai akhirnya datang saat berpisah kembali dengan tubuh 
tersebut. 


Ketika sampai waktu yang ditetapkan, kematian kedua 
pun akan menghampiri. Allah akan mengeluarkan ruh dari 
jasadnya. Allah menyimpan Ruh di alam barzakh, dan jasad 
akan hancur terkubur di dalam tanah. Pada hari kebangkitan, 
Allah akan menciptakan jasad yang baru, kemudian Allah 
meniupkan ruh yang ada di alam barzakh, masuk dan menyatu 


Welcome Sang Maut | 3 


dengan tubuh yang baru sebagaimana dalam OS. Yasin (36): 
51: 


Bone H3 IAIN 53 If dal 3 33 


“Dan ditiuplah sangkakala, Maka tiba-tiba mereka keluar 
dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan 
mereka. Mereka berkata: “Aduhai celakalah kami! siapa- 
kah yang membangkitkan Kami dari tempat-tidur Kami 
(kubur)?”. Inilah yang dijanjikan (tuhan) yang Maha Pemu- 

rah dan benarlah Rasul-rasul(Nya). 

Di padang Mahsyar inilah manusia mengalami kehidupan 
yang kedua. Kehidupan yang abadi dan tidak akan ada lagi 
kematian sesudahnya. Penyesalan pun tak lagi ada gunanya. 
Akibat dari perbuatan dan pelanggaran yang dilakukan semasa 
hidup di dunia, akan dipertanggungjawabkannya. Mereka 
berseru mohon pada Allah agar diizinkan kembali ke dunia 
untuk beramal soleh.Seruan ini Allah abadikan dalam OS. 
Al-Sajadah (32): 12: 


35 ga Ius Lea Iga SU 2 2 Sp 33 


Pa 
Ta 2 25 


Dan, jika Sekiranya kamu melihat mereka ketika orang- 
orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan 
Tuhannya, (mereka berkata): “Ya Tuhan Kami, Kami telah 
melihat dan mendengar, Maka kembalikanlah Kami (ke 
dunia), Kami akan mengerjakan amal saleh, Sesungguhnya 
Kami adalah orang-orang yang yakin. 


4 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Kematian memiliki beberapa karakteristik, yaitu : 


1. Kematian bersifatimemaksa dan siap menghampiri manu- 
sia walaupun manusia berusaha menghindarkan resiko- 
resiko kematian (OS Ali Imran(3): 154). 


Na ET Tah ali TN 135 te atur 
Je 
Peta 


Pm Fm PAN Tusi Ai aneka 2 ag 

Sp yh GL AI UR, Haluan 
2 - - PE Na 

DT Ii Inka 3 SU 


Katakanlah: Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya 
orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh 
itu ke luar juga) ke tempat mereka terbunuh”. Dan Allah 
(berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam 
dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam 
hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati. 


2. Kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung 
di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik 
teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter 
terbaik yang ada di muka bumi ini (OS. al-Nisa (4): 78). 


Sea 3 P3 sa Pan SA LN 2 A8 A cd — 
P ko 
3 


| 
“ta 
13 
G v 
5 
, 
Se 


Welcome Sang Maut | 5 


Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan 
kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi 
lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka 
mengatakan: “Ini adalah dari sisi Allah”, dan kalau 
mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: “Ini 
(datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah: 
“Semuanya (datang) dari sisi Allah”. Maka mengapa orang- 
orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami 
pembicaraan sedikit pun?. 


3. Kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari meng- 


hindar (OS al-Jumu'ah (62): 8). 


ha aa NN La AA 
V9 IS adala ya 8 Aha Lai SA 

P bau 3 - PA aa ana Pan 2. Sak 

Bodas un Kenang Do) 
Katakanlah: Sesungguhnya kematian yang kamu lari 
daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan 


c. 


menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah), yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia 
beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 


4. Kematian datang secara tiba-tiba. (OS. Lugman (31): 34) 


3 


Ab SAI Lio 2 Je sbg Al Ol 


2 Sg Po BR BD Sg 2 5 - ye 
S3 k33 AE La 5 Na Ld SAS 35 3 23 VI 


6 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang Hari Kiamat: dan Dia-lah Yang 
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan 
tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana 

dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal. 

5. Kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda 

atau dipercepat (OS. Al-Munafigun(63):11) 


Boks Ka atas Gi par 


Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) 
seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Demikianlah proses kematian dan kehidupan silih berganti 
dilakoni manusia. Jasad hanya hidup jika ada ruh, tanpa ruh 
jasad akan mati dan musnah. Berarti yang mengalami kema- 
tian dan musnah hanyalah jasad sedangkan ruh tidak akan 
pernah mengalami kematian. Kematian hanya dialami oleh 
jasad, sedangkan ruh tidak pernah mati dan musnah. Ruh 
tetap hidup selamanya, ia hanya berpindah-pindah tempat, 
mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh 
dan alam akhirat. 


Welcome Sang Maut | 7 


B. Ayat dan Hadis tentang Kematian 

Ayat dan hadis yang berbicara tentang kematian demi- 
kian banyaknya. Namun, sebagai dasar hukum akan diku- 
tip beberapa ayat dan hadis terkait kematian dan segala 
problemanya. 


1. Ayat-ayat tentang kematian : 
a. OS. al-Mulk (67): 1-2: 


Gi Tes IS IE gag SI ob Cal S3 
Ti Dea Cara, lh SA AE Gali 


Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan 
mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara 
kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi 
Maha Pengampun. 


b. OS. Ali Imran (3): 185: 


ya kaga PN yan Ls Salah 215 ads JS 


23 SA 2 4 
| 


2d La Jb We 


Doa! 


Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesung- 
guhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. 
Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke da- 


8 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


lam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan 
dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memper- 
dayakan. 


OS. Al-Anbiya (21): 35 : 


Linda Ata AANG 5AL AS3l59 ngk A85I5 jadi 
Ogan 


Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan 
menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai 
cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada 
Kamilah kamu dikembalikan. 


OS. Al-Ankabut (29): 57: 


DBD LS ANA ne 
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian 
hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. 

OS. Al-Bagarah (2): 28: 


2 5 2 


Ai, 


san 
Dai Ja 


Mengapa kamu kafir kepada Allah, Padahal kamu tadinya 
mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu 
dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada- 
Nya-lah kamu dikembalikan? 


Welcome Sang Maut | 9 


f. OS. Az-Zumar (39): 30 : 


PA SI SN PEN NP APA 

AN pesan 
Sesungguhnya kamu akan mati dan Sesungguhnya mereka 
akan mati (pula). 


g. OS. Al-Nisa (4): 78: 


2 Tai 2 Pasto sai Da2 
Hb oi AA P3 ASN AU 


Iyo. 


Peng aa 


Ja seduh Ia yi Aa La ena Ol ai JAS ya OA Ig 3 An 
5 NN La 225 a83 .- an dn 3S 
Dogi 033650 LajadI SN ga JUS dl ane on US J3 Saus 


Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan 
kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi 
lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka 
mengatakan: “Ini adalah dari sisi Allah”, dan kalau me- 
reka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: “Ini 
(datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah: 
“Semuanya (datang) dari sisi Allah”. Maka mengapa orang- 
orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami 
pembicaraan sedikit-pun? 


h. OS. AlJumuah (62): 8: 


O93 Aga Pa La NN US 


Boy 3 Ig 3 3. 2 2.5 - 


Oglas3 FS Lag pad Sanga Las J) 


10 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari- 
padanya, Maka Sesungguhnya kematian itu akan menemui 
kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), 
yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia 
beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. 


i. OS. Al-Munafigun (63): 11 : 


3g 


Oa AG AL KA 


Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) 
seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan 
Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan. 


2. Hadis-hadis tentang kematian : 
Lngkl :aag AI aja S3 19 ASI 


Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. 


AS Gan A5 Laigk 525 Lobas A5 3 Bil Je Jbo H3 
s1 Ia alatl Totaall onta Ak Judi sll Olla 


- 
..- 


| 8 


Siapa yang menshalati jenazah maka baginya pahala 1 girath. 
Dan Siapa yang menyaksikan jenazah hingga dikuburkan, 
maka baginya pahala 2 girath. Dan Muhammad sendiri 
mengatakan bahwa I girath lebih besar dari gunung Uhud”. 


1 HR. Al-Turmudzi (no. 2307), Ibnu Majah (no. 4258), Al-Nasa'i (4/4), Ahmad 
(2/292,293). 


Welcome Sang Maut | 11 


ling dia AI Io AN Jaan JL Jebakan pl GE 
HS 3 NBA Jai HilS MIS dala 233 cg 2 
da bas! GL gl Sl UJI AGAN Os Ca5943 
Oslgis3 Ge5lat53 OsityAl3 Na Ogdyai Us Aid JA 

JB ISA Ora Ja MEI JAN J3 JB Saka Rai 
Jah Ja Lg (ia dad Odi Goplais3 Ogdindd3 
JA1L3 Pr Papa AI Ja JIE Ai dl 2 “3 
dika AU da adil Uban 53 3 JL IE 3slS LI 
AlAE 3 ahh mk ol A5 aur (al 
A3 Olake UAS WAII Jl ata 3L813) Oka ph 
and al gila Oh Gis Ga Sa Ka 
Aat Jai IS) gktag Aida AIM Io AM Iga JL JL 
an S3 ASI JAN dad SE SENI ZAT 3 Aid Aidil 
Has 3 Sa pa SAS JG Abad gal tau Hata 
Si pdh faktag Mila AINI Io AN Iga 53 Ai J3 A3 
WSAII Jon JL 3 Last 


Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra., ia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: Pada hari kiamat, maut akan didatangkan 
seperti seekor biri- biri yang berwarna keputih-putihan. 
(Abu Kuraib dalam periwayatannya menambahkan: Lalu 
dihentikan di antara surga dan neraka. Kemudian keduanya 
sepakat tentang isi hadis selanjutnya.) Kemudian diserukan: 


12 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Wahai ahli surga, apakah kalian mengenal ini? Lalu mereka 
menjulurkan leher untuk melihat ke arah sang penyeru, 
kemudian menjawab: Ya, itu adalah maut! Kemudian 
diserukan lagi: Wahai ahli neraka, apakah kamu sekalian 
mengenal ini? Lalu mereka menjulurkan leher untuk 
melihat dan menjawab: Ya, itu adalah maut! Kemudian 
diperintahkan agar maut (kambing) itu disembelih, lalu 
diserukan lagi: Wahai ahli surga, keabadian yang tidak 
akan ada kematian lagi! Wahai ahli neraka, keabadian 
yang tidak akan ada kematian lagi! Kemudian Rasulullah 
saw. membacakan ayat (Maryam: 39) Dan berilah mereka 
peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala 
perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan 
mereka tidak pula beriman. Kemudian beliau menunjuk 
dunia dengan tangan beliau. 


GAN 53 Sapi 3S GLEN J9 JAS Ate JB ala 
Jah JI paling Ala AI Jo Adil Ion GI Ed 
5384 85A3 SIKU dal Usig3 Kia aa dai AI 
OS G3 JI JANG3 SAN ALI JAN UsA13 pas 
Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra.: Bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: Allah memasukkan ahli surga ke dalam 


surga dan ahli neraka ke dalam neraka, kemudian seorang 
penyeru berdiri di antara mereka dan berseru: Wahai ahli 


Welcome Sang Maut | 13 


surga, tidak ada kematian. Wahai ahli neraka, tidak ada 
kematian.Masing- masing kekal abadi di tempatnya. 


o £ 
| 


JB 4G Gl oi AI aa Ga Aa 2 Op Oli G3 
dila AIN Io AA Code MEN AI SLILA 3 Cai Serasa 
Ah Haris I213 A9 OA kaya IE LA Pal : 

ANN 2153 ie ANe3 Alai ajaa ATA li 
Anas ra., dari ah saw beliau bersabda, “yang 
mengikuti mayat itu ada tiga, yaitu : Keluarga, harta benda, 
dan amal perbuatannya, yang dua kembali dan yang satu 
tetap bersamanya yaitu keluarga dan harta bendanya 


kembali dan amal perbuatannya tetap bersamanya (HR. 
Bukhari dan Muslim). 


14 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


SAKARATUL MAUT 


A. Dahsyatnya Sakaratul Maut 


stilah sakaratul maut berasal dari kata bahasa arab, yaitu 

“sakarat” dan “maut” Sakarat dapat diartikan dengan 

“mabuk” sedangkan “maut” berarti kematian. Dengan 
demikian, sakaratul maut berarti orang yang sedang dimabuk 
dengan masa-masa kematiannya. Sakaratul maut merupakan 
kondisi seseorang yang sedang menghadapi kematian, yang 
memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. 
Kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, 
dan tekanan darah serta hilangnya respons terhadap stimulus 
eksternal, ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau 
terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap. Sakaratul 
maut dan kematian merupakan dua istilah yang sulit untuk 
dipisahkan, serta merupakan suatu fenomena tersendiri. 
Kematian lebih kearah suatu proses, sedangkan sakaratul maut 
merupakan akhir dari hidup. 

Sakratul maut adalah sesuatu yang ditakuti manusia. 
Faktanya, berbagai riset dan upaya telah dilakukan manusia 
untuk menghindarinya seperti, menciptakan obat-obatan 
untuk memperpanjang umur. 


Welcome Sang Maut | 15 


Datangnya Kematian Menurut Al-Ouran : 


-— 


Kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri 
manusia walaupun kita berusaha menghindarkan resiko- 
resiko kematian. OS. Ali Imran (3): 154 : 


Aa KTI 2 2G 3 


DU metana » pola 
Da Ank IS UNA AT Wo Ol A2 


daa HER LAN JI JA Ale LS Gali GI Kaya 


G 


He, Da La yan GL 
2 


Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya 
orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh 
itu ke luar (juga) ke tempat mereka terbunuh”. Dan Allah 
(berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam 
dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam 
hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati. 


r 


Kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung 
di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik 
teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter 
terbaik yang ada di muka bumi ini. OS. Al-Nisa (4): 78 : 


se ap Ba ka 


- 
Te ana 


Ga sda ya AA Pe una anna 


16 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


3 - 


Dogi 0935 Laga Vgta JLad dil ane j3 IS J3 Saus 


Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan 
kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi 
lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka 
mengatakan: “Ini adalah dari sisi Allah”, dan kalau 
mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: “Ini 
(datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah: 
“Semuanya (datang) dari sisi Allah”. Maka mengapa orang- 
orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami 
pembicaraan sedikit pun? 


3. Kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari 
menghindar. OS. al-Jumu'ah (62): 8 : 


ke 
IA 21 39 - IA 


OS Laila HN ka Cg SANG 
DN Sa 0 INN Lg 320 0 2.0 2g 
Doel KS Van ME BA yo lt (| 


Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari- 


G. 


padanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui 
kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), 
yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia 
beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakar?”. 

4. Kematian datang secara tiba-tiba OS. Lugman (31): 34 : 


P3 


8 eaag SI Hp LAI Ie blue 
ko 


2 an PA UB Di an PAN ta 
S3 Uap TAS Lan 5 La ai SAS leg 23 


Welcome Sang Maut | 17 


aa - "AN SN, 

Te IU) Saya Ge 
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang Hari Kiamat, dan Dia-lah Yang 
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan 
tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana 
dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal. 


5. Kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda 
atau dipercepat. OS Al-Munafigun (63): 11 : 


(Maa Ia ia 3 “Ted 


Ng TA E om 2 ga - 
Doa Un Ag WI EN LE AT 53 3 


Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) 
seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Terkait dengan sakaratul maut beberapa sumber menye- 
butkan: 
1. OS. Oaf (50):19 : 
Pn Ta NN 2 SR DD LA orkman 
DL 0S CU BL SK LA 
Dan datanglah Sakratul maut dengan sebenar-benarnya. 
Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. 
2. OS. Al-Anam (6): 93: 


18 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Att read TT 
5 


3 53 WN pl Ja Ipa OB yag 


A Ea Ea 1 » £ aka 3 AI 225 2g 
aa al mi Van Pe Angan Iban 2 AG AI 
AE PE RE AN Je D5 HS Vs os TA AS 


Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu 
orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul 
maut, sedang Para Malaikat memukul dengan tangannya, 
(sambil berkata): “Keluarkanlah nyawamu” di hari ini kamu 
dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena 
kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang 
tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri 
terhadap ayat-ayatNya. 

Hadis Riwayat Tirmidzi : 

Sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan tiga ratus 
pedang (HR. Tirmidzi) 

Hadis Riwayat Bukhari : 

“Kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh 
duri yang menancap di selembar kain sutera.Apakah batang 
pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian 
kain sutera yang tersobek?” (HR. Bukhari) 

Kab al-Ahbar, sahabat Rasulullah saw.: 

“Sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang 
dimasukkan ke dalam perut seseorang.Lalu, seorang lelaki 
menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itupun 
membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya 
dan meninggalkan yang tersisa”. 


Welcome Sang Maut | 19 


6. Imam al-Ghazali mengutip atsar Al-Hasan : 
Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi 
bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan (pengalaman 
sakaratul mautnya) pada kalian, niscaya kalian akan 
melupakan jenazah tersebut, dan mulai menangisi diri 
kalian sendiri. 
7. Imam al-Ghazali : 
Rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghun- 
jam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh sehingga 
bagi orang yang sedang sekarat merasakan dirinya ditarik- 
tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persen- 
dian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. 
Imam al-Ghazali juga mengutip suatu riwayat ketika 
sekelompok Bani Israil yang sedang melewati sebuah 
pekuburan berdo'a pada Allah swt.agar Ia menghidupkan satu 
mayat dari pekuburan itu sehingga mereka bisa mengetahui 
gambaran sakaratul maut. Dengan izin Allah melalui suatu 
cara tiba-tiba mereka dihadapkan pada seorang pria yang 
muncul dari salah satu kuburan. “Wahai manusia!” kata pria 
tersebut. “Apa yang kalian kehendaki dariku?Limapuluh tahun 
yang lalu aku mengalami kematian, namun hingga kini rasa 
perih bekas sakaratul maut itu belum juga hilang dariku.” 


B. Sakaratul Maut bagi Orang-orang Zhalim 


Menghadapi sakaratul maut bisa memakan waktu yang 
berbeda untuk setiap orang, dan tidak dapat dihitung dalam 
ukuran detik seperti hitungan waktu dunia ketika kita 
menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. 


20 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Imam al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang mence- 
ritakan tentang keinginan Ibrahim as. untuk melihat wajah 
Malaikatul Maut ketika mencabut nyawa orang zhalim. Allah 
swt.pun memperlihatkan gambaran perupaan Malaikatul 
Maut sebagai seorang pria besar berkulit legam, rambut 
berdiri, berbau busuk, memiliki dua mata, satu di depan 
satu di belakang, mengenakan pakaian serba hitam, sangat 
menakutkan, dari mulutnya keluar jilatan api, ketika melihatnya 
Ibrahim as. pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah sadar 
Ibrahim as.pun berkata bahwa dengan memandang wajah 
Malaikatul Maut rasanya sudah cukup bagi seorang pelaku 
kejahatan untuk menerima ganjaran hukuman kejahatannya, 
padahal hukuman akhirat jauh lebih dahsyat dari itu. 


Kisah ini menggambarkan bahwa melihat wajah Malakatul 
Maut saja sudah menakutkan apalagi ketika sang Malaikat 
mulai menyentuh tubuh kita, menarik paksa roh dari tubuh 
kita, kemudian mulai menghentak-hentak tubuh kita agar roh 
(yang masih cinta dunia dan enggan meninggalkan dunia) 
lepas dari tubuh kita ibarat melepas akar serabut-serabut baja 
yang tertanam sangat dalam di tanah yang terbuat dari timah 
keras. 


Itulah wajah Malaikatul Maut yang akan mendatangi 
manusia kelak dan memisahkan roh dari tubuh kita. Itulah 
wajah yang seandainya kita melihatnya dalam mimpi sekalipun 
maka kita tidak akan pernah lagi bisa tertawa dan merasakan 
kegembiraan sepanjang sisa hidup kita. 


Welcome Sang Maut | 21 


Dalam OS. Al-Aram (6): 93 disebutkan : 


-£ ag E 5 


LAI 3 033 pi Ai AB yaa Hb 
SAE 3 Lk) SEP Opi Ja Ist J3 


Kn Na nat sat sei 


Ann Go el pi IA Iso A5 AS Us os AG 
(— OapKias 22 


Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang 
membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata: 
“Telah diwahyukan kepada saya”, padahal tidak ada 
diwahyukan sesuatupun kepadanya, dan orang yang berkata: 
“Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.” 
alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu 
orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul 
maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, 
(sambil berkata): “Keluarkanlah nyawamu” di hari Ini kamu 
dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, Karena 
kamu selalu mengatakan terhadap Allah (Perkataan) yang 
tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri 
terhadap ayat-ayatNya. 


OS. Al-Nahl (16): 28-29 berbunyi : 


- 122 3 


ads KAT 433 sa 


22 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


£ 
- 


de 1 
2- aa ea SB 3 aer 
Spa yel C3 Sab ag SG Il 
— “2 


(Yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat 

dalam keadaan berbuat lalim kepada diri mereka sendiri, 

lalu mereka menyerah diri (sambil berkata): “Kami sekali- 

kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun”. (Malaikat 

menjawab): “Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang telah kamu kerjakan”. Maka masukilah pintu- 

pintu neraka Jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat 

buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri 

itu. (OS, An-Nahl, 16 : 28-29) 

Di akhir sakaratul maut, seorang manusia akan diperlihat- 
kan padanya wajah dua Malaikat Pencatat Amal. Kepada 
orang zhalim, si malaikat akan berkata, “Semoga Allah tidak 
memberimu balasan yang baik, engkaulah yang membuat 
kami terpaksa hadir di tengah-tengah perbuatan kejimu, 
dan membuat kami hadir menyaksikan perbuatan burukmu, 
memaksa kami mendengar ucapan-ucapan burukmu. Semoga 
Allah tidak memberimu balasan yang baik! “ Ketika itulah 
orang yang sekarat itu menatap lesu ke arah kedua malaikat itu. 


Ketika sakaratul maut hampir selesai, dimana tenaga 
mereka telah hilang dan roh mulai merayap keluar dari jasad 
mereka, maka tibalah saatnya Malaikatul Maut mengabarkan 
padanya rumahnya kelak di akhirat. Rasulullah saw. pernah 
bersabda : “Tak seorangpun di antara kalian yang akan mening- 


Welcome Sang Maut | 23 


galkan dunia ini kecuali telah diberikan tempat kembalinya 
dan diperlihatkan padanya tempatnya di surga atau di neraka”. 


Dan inilah ucapan malaikat ketika menunjukkan rumah 
akhirat seorang zhalim di neraka, “Wahai musuh Allah, itulah 
rumahmu kelak, bersiaplah engkau merasakan siksa neraka”. 
Naudzu billah min dzalik! 


C. Sakaratul Maut Orang-orang yang Bertagwa 
Imam al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang beriman 
akan melihat rupa Malaikat Maut sebagai pemuda tampan, 
berpakaian indah dan menyebarkan wangi yang sangat harum. 
Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: “Apakah 
yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?” Mereka menjawab: 
“(Allah telah menurunkan) kebaikan” Orang-orang yang 
berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. 
Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan 
itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, (yaitu) 
surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, di dalam surga itu mereka mendapat 
segala apa yang mereka kehendaki. 
a33 EP 75 Pa 5. 22 3 
Ob jab KIT G3 oa ojA Kab) var Cha 
S5 ai » PRA 2 
DT sp AU 


IP ge — 2 Wa ae 85 di 13 aa 1 AT 
1 h. - . 
v As Satl Sain Usb Agil ML al 
: LA yi 1 5 2h 2A 0 33 8 
BD Olesi AS Lag Ai Il 
Sg n . 


24 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


(Yaitu) syurga Adn yang mereka masuk ke dalamnya, 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga itu 
mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. 
Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang 
yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam 
keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan 
(kepada mereka): “Assalamu alaikum, masuklah kamu ke 
dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. 
Dan saat terakhir sakaratul mautnya, malaikatpun akan 
menunjukkan surga yang akan menjadi rumahnya kelak di 
akhirat, dan berkata padanya, “Bergembiralah, wahai sahabat 
Allah, itulah rumahmu kelak, bergembiralah dalam masa- 
masa menunggumu” 


D. Tindakan terhadap Orang yang Sedang Sekarat: 
1. Hadapkan ke arah kiblat dengan dua cara: 
a. Miringkan ke kanan dan mukanya mengarah ke kiblat 


b. Baringkan telentang dan kakinya mengarah ke kiblat, 
lalu angkat atau tinggikan sedikit kepalanya sekira- 
kira mukanya mengarah ke kiblat. 

2. 'Talkinkan (ajarkan) kepadanya jika ia masih mendengar 
kalimat tauhid “Laa Ilaaha illallaaah” Ucapkan dengan 
lembut dan jelas dan jangan diulang-ulang, agar tidak 
membingungkan. Dengan harapan semoga akhir kalimat 
yang keluar dari mulutnya adalah kalimat tauhid. 


Sabda Rasulullah saw. : 
Ha daan 


2 Shahih Muslim bisyarh al-Nawawi, Kitab al-Janaiz, Juz 6, h. 219-220. 


Welcome Sang Maut | 25 


“Talkinkanlah (ajarkanlah) orang yang menjelang mati di 
antara kamu dengan kalimat tauhid “Laa Ilaaha illallaaah”. 


3. Hadirkan di dekatnya saudara yang dicintainya yang dapat 
menghiburnya dan paling bertagwa kepada Allah, untuk 
mengingatkannya akan Allah, bertaubat dari segala dosa 
dan maksiat yang mungkin pernah dilakukannya dan 
berwasiat. 


4. Bagi yang datang melihatnya, dianjurkan memperbanyak 
doa dan membacakan Alguran, terutama surat Yasin. 
Dibaca perlahan-lahan agar tidak mengganggu bagi yang 
sekarat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. : 


"Sia Je va la 
Bacakanlah Ya Sin atas orang matimu. 
5. Tindakan terhadap orang yang telah diyakini kematiannya 
Beberapa hal yang dilakukan terhadap orang yang telah 


diyakini kematiannya, yaitu : 
1. Pejamkan matanya. Sabda Rasulullah saw. : 
Al AS Alir esa es de IE lai 
ISP pa GL JB Ad Anni Bias 5 283 Ala Gal Je 


3 Abu Daud, Sunan Abi Daud, “Bab al-Oiraah 'indal Mayyit”, Juz 8, h. 385. 

4 Muslim, Shahih Muslim, “Bab Fiy Ighmadhil Mayyit wa al-Du@' idza Hadhar”, 
Juz 4, h. 480. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, “Bab Ma Jaa fiy Taghmidhil 
Mayyit” Juz 4, h. 488. Ahmad, Musnad Ahmad, “Bab Hadis Ummi Salamah 
Zauj al-Nabiy saw?” Juz 53, h. 494. 


26 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Jika kamu menghadapi mayat yang baru mati, hendaklah 


engkau pejamkan matanya, karena mata mengikuti 


kepergian roh”. 

2. Diikat dagunya ke kepala jika mulutnya terbuka agar 
tidak menganga 

3. Letakkan di atas perutnya penindih yang sewajarnya 
agar tidak menggembung 

4. Tinggikan sedikit tempat jenazah dan arahkan ke 
kiblat. 

5.  Tanggalkan pakaiannya dan tutupi dengan kain ke 
seluruh tubuhnya 

6. Letakkan kedua tangannya di antara pusar dan dada, 
seperti orang shalat (jika memungkinkan) 

7. Segeralah membayar utangnya jika dia berutang. 

8. Memberitahukan orang-orang atas kematiannya, 
terutama familinya supaya mereka menyaksikan 
jenazahnya. 

9. Dilarang (haram) menjerit-jerit, meratap, memukul- 


mukul pipi, mengoyak-ngoyak baju, dan lain 
sebagainya. Boleh menangis tanpa menyebut-nyebut 
sesuatu. Sabda Nabi saw. : 


"AE pagi Lg Sale dalE an YA 


“Siapa yang meratapi mayat, maka mayat itu akan tersiksa 


karena ratapan tersebut”. 


5  Al-Turmudziy, Sunan Al-Tirmidziy, Juz 4, h. 121. 


Welcome Sang Maut | 27 


PENYELENGGARAAN JENAZAH 


Kewajiban-kewajiban orang Muslim terhadap saudaranya 


yang meninggal dunia ada 4 perkara : 


(Hukum penyelenggaraannya adalah fardhu kifayah)S 


A. Memandikan Jenazah 


“ Syarat wajib mandi : 


1. 
2, 
3. 
4. 


Mayat orang Islam 
Ada tubuhnya walaupun sedikit 
Mayat bukan mati syahid 


Ada air bersih untuk memandikannya. 


v Syarat bagi orang yang memandikan jenazah: 


1. 
2, 
3. 


Muslim, baligh dan berakal 
Niat memandikan jenazah 


Terpercaya, amanah (tidak menyebarkan aib mayat) 
dan mengetahui hukum memandikan jenazah. 


6  Fardhu Kifayah adalah apabila ada sebagian orang yang telah melaksanakannya, 
maka yang lain telah gugur kewajibannya. Sebaliknya, bila tidak ada orang yang 
melaksanakannya, maka semua bertanggungjawab dan mendapatkan dosa. 


28 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


v Orang yang utama memandikan jenazah : 


1. 


Jika jenazah laki-laki : Orang yang diwasiatkannya. 
Kemudian bapak, kakek, dan keluarga terdekat dan 
muhrim dari pihak laki-laki, dan boleh isterinya. 
Jika jenazah perempuan : Orang yang diwasiatkannya. 
Kemudian ibu, nenek, dan keluarga terdekat dan 
muhrim dari pihak perempuan, dan boleh suaminya. 
Jika mayat anak laki-laki/perempuan, maka boleh 
dimandikan oleh laki-laki ataupun perempuan 


v Tata cara memandikan jenazah : 


1. 
2. 


Wajib menutup auratnya 
Siapkan perlengkapan mandi yang dibutuhkan: 


a. Beberapa orang yang siap memandikan dengan 
pembagian tugasnya masing-masing (1 orang 
bagian kepala, 1 orang bagian perut, 1 orang bagi- 
an kaki, dan 1 orang untuk menyiramkan air ke 
seluruh badan) 

b. Tempat memandikan pada tempat yang tertutup 


kg 


Air secukupnya 

d. Sabun, kapas, sisir, shampoo, air kapur barus, dan 
wangi-wangian 

e. Sarung tangan untuk memandikan (minimal 2 
stel) 

f. Kain basahan, handuk dan lain-lain yang diang- 
gap perlu. 

g. Kain kafan yang telah dipotong dan disusun 

sebagaimana mestinya. 


Welcome Sang Maut | 29 


4. Wudhukan terlebih dahulu dan mulailah memandi- 
kannya dari anggota badan yang kanan. 


5.  Tinggikan kepala mayat agar air tidak mengalir ke 
bagian kepala 

6. Pakailah sarung tangan (bila ada) dan bersihkan 
mayat dari segala kotoran 


7. Bersihkan seluruh badan dan tekan perutnya perla- 
han-lahan, jika mayat tidak hamil. (Lebih baik jika 
didekatnya diberi wangi-wangian, agar tidak tercium 
bau yang tidak enak jika keluar dari mayat). 


8. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan 
kain basah ke mulut mayat, gosok giginya. Bersihkan 
hidung, telinga, dan kemaluan serta duburnya. (uji 
kebersihannya dengan kapas). 


9. Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan sambil 
membersihkannya, bagian belakang dan perut, hingga 
ke ujung kaki.Selanjutnya bagian tubuh sebelah kiri. 
Bersihkan kepala, jenggot, dan kumis. 

10. Mandikan mayat dengan air sabun untuk member- 
sihkan badan dan pada air mandinya yang terakhir 
diberi wangi-wangian. 


7 Sebutkan nama mayit. Misal : cul (j1 Muhammad bin Abdullah (Jika laki- 
laki) dan &ikk! s9 Mahmudah binti Abdullah (Jika perempuan) 


30 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Sewaktu memandikan, perlakukan mayat dengan 
lembut untuk memuliakannya. 


Memandikan mayat wajib satu kali, jika membasahi 
seluruh tubuhnya. Sunnah mengulanginya beberapa 
kali dalam bilangan ganjil. 


Jika keluar najis dari mayat setelah dimandikan dan 
mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan 
kembali 5-7 kali. Jika keluar najis setelah diletakkan 
di atas kain kafannya, tidak diulang lagi mandinya, 
dan cukup membuang najisnya saja. 


Jalinlah rambutnya (perempuan) tiga pintal lalu 
diulur ke belakang. 


Keringkan tubuh mayat setelah dimandikan dengan 
kain atau handuk, hingga tidak membasahi kain 
kafannya. 


Setelah dimandikan (sebelum dikafani) berilah 
wangi-wangian yang tidak beralkohol pada kepala, 
jenggot, anggota tubuh yang sujud seperti kening/ 
dahi, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, kedua 
kakinya, juga telinga dan di bawah ketiaknya. 
Sebaiknya menggunakan kapur barus. 


B. Mengkafani Jenazah 


Cara mengukur kain kafan : 


Ambil tali/kain kafan, lalu luruskan ke satu sisi badan 


mayat. Bagian kepala dan kaki lebihkan satu kepalan tangan. 


Atau bagian kepala dilebihkan sampai batas telinga bagian 


sebelah dan bagian kaki dilebihkan sampai mata kaki bagian 


sebelah. 


Welcome Sang Maut | 31 


1. Kain kafan untuk laki-laki : Kain putih 3 lembar, tidak 
pakai baju maupun tutup kepala. Boleh dikafani 2 lembar 


kain, dan sekurang-kurangnya satu lembar yang dapat 


menutup seluruh badannya. 


Cara mengkafaninya : 


Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai setelah 


masing-masing lembarnya ditaburi wangi-wangian/ kapur 


barus. Hendaklah lembaran yang paling bawah lebih lebar 


dan luas dilengkapi tali pengikat jenazah. 


2. Kain kafan untuk perempuan : 5 lembar kain putih. 


(2 lapis kain, sarung, baju kurung, kerudung # popok) 


Cara Mengkafaninya : 


a. 


Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong un- 
tuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian 
angkat mayat dalam keadaan tertutup dan letakkan 
di atas kain kafan. 

Paling atas : Tutupkan kain pembungkus pada kedua 
pahanya (biasanya dibuat seperti popok) 

Pasang kain sarungnya. 

Pakaikan baju kurung dan tutup kepalanya 
Bungkus kain kafan dengan memasukkan ujung 
kanan kain ke badan mayat, dan ujung kiri kain ke 
bawah badan mayat. 

Terakhir bungkus lagi dengan kain kafan yang lebih 
lebar dan luas dengan cara mempertemukan pinggir 
kain kiri dan kanan lalu di gulung ke dalam (arah 
kanan). Setelah itu, ikat dengan tali yang telah dise- 


32 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


diakan di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan, dan lepas- 
kan ketika sudah diletakkan dalam kubur/liang lahat. 
C. Menshalati Jenazah 


Shalat jenazah disunnahkan berjamaah. Dalam sebuah 
riwayat, minimal 40 orang atau dibagi dalam 3 shaf. 
“  Ketentuan-ketentuan dalam shalat jenazah: 
v Jika jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan 
kepala di mayat. 
v Jika jenazah perempuan, imam berdiri di tengah- 
tengah sejajar dengan pusar mayat. 
v Sebaiknya terdiri dari 3 shaf. 
Shalat jenazah boleh dilakukan beberapa kali 
Perempuan boleh ikut melakukan shalat jenazah 
(berjamaah atau sendiri). 


Tata cara shalat jenazah : 
a. Niat 


PUSLAL coiauSG 21 (AI ola) SI Tia Se Ioi 
Jintati asu 
b. Takbir empat kali. 


1. Takbir pertama : Membaca surah al-Fatihah 
2. Takbir kedua : Membaca shalawat kepada Nabi 


atau yang lengkap: 


8 Sebagaimana dicontohkan oleh Aisyah ra. Yang menshalati jenazah Saad bin 
Abi Waggash 


Welcome Sang Maut | 33 


JA Kb JT das bh Cita Ja ds aa 
Bani Jl a35 until Gara Jia sila US 
Kare Jl d9 sake Ne 


3. Takbir ketiga : Mendoakan si mayat. 
Untuk jenazah laki-laki : 
dia Ca2l3 daleg 4453154 jas All 
“Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, maafkanlah dia, 
dan sejahterakanlah dia”. 
Untuk jenazah perempuan : 
Lee —el3 Uale9 Ua5313 UI 361 adl 
Untuk jenazah anak-anak laki-laki : 
0330 bt Lag dlaerl9 duta U,3 All AI 
“Ya Allah, jadikanlah anak ini pelopor bagi kedua orang 


tuanya, dan jadikanlah anak ini pahala dan simpanan bagi 
kedua orang tuanya”. 


Untuk jenazah anak perempuan : 


13539 11 Lag Ledaerl9 Kado Us ,8 Lebat All 
Takbir keempat : Membaca doa 
v Untuk Jenazah Laki-laki : 


dg Lidi 19 Sutan urat V9 1 Luayaei Y AI 


34 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Untuk jenazah perempuan : 


Uda Ud yi819 Lautan Luis V9 Layar! Lay Y Geli 
4. Salam 


. Menguburkan Jenazah 

Disunnahkan membawa jenazah cepat-cepat. (tetapi tidak 
ngebut apabila menggunakan kendaraan jenazah). 
Mengiringi jenazah hukumnya sunnah. 

Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya hingga dada, 
kurang lebih 150 cm, agak lebar dan buatkan liang lahat. 
Tata cara penguburan jenazah : 

Masukkan jenazah dari arah kaki, jika tidak ada kesulitan. 
Letakkan mayat di liang lahat dalam posisi miring ke 
kanan dan mukanya menghadap ke kiblat. Rapatkan 
ke dinding supaya tidak bergeser dan berikan bantalan 
di bagian belakang dengan gumpalan tanah agar tidak 
terbalik ke belakang. 

Letakkan mayat di kuburan dengan membaca : 


“Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah”. 


Lepaskan ikatan kain kafan 
Sunnah memasukkan 3 genggam tanah ke dalam kuburan 
dari arah kepala, sebelum menimbun jenazah. 


Genggaman tanah pertama baca : 


or 
o Sisi : 


Dari bumi (tanah) Itulah kami menjadikan kamu 


Welcome Sang Maut | 35 


Genggaman tanah kedua baca : 

PS jas LS 3 
Dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu 
Genggaman tanah ketiga baca : 


3 
0 #2 


SAN IU SEA 3 3 
Dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada 
kali yang lain 
1. 'Tinggikan sedikit kuburan dari bumi agar tidak terinjak 
dan sebagai penghormatan kepada si mayat. 
2. Beri tanda kuburan dengan kayu atau batu. 


Setelah ditimbun, berdiri sejenak di sisi kuburan lalu ber- 
doa. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. : 


ASUS Doakital JUS le 0255 cf 533 Ga (53 15) 
Ulas SSI SLS cai AI Iga 

Nabi saw. jika telah selesai menguburkan jenazah, ia berdiri 

di dekat kuburan dan berkata: “Mohonkanlah ampun 


saudaramu dan ketetapan baginya, karena saat ini ia sedang 
ditanyai. 


36 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


BEBERAPA HAL TERKAIT JENAZAH 


v Sahabat ketika ditanya tentang meninggalnya Rasulullah 
saw., mereka menjawab : Beliau meninggal hari Senin, 
dimakamkan pada hari Rabu, karena belum ada khalifah 
pengganti Rasulullah saw. (Syekh Ibnu Utsmain) 


“ Keutamaan menghadiri prosesi Jenazah 
IS Ai di Tol A3 Ud H3 BIL A3 
CE Uks JB botani! La dls bias JS GAN 
Gradaal 
“Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut 
menshalatkannya maka baginya pahala satu girath, 
dan barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut 
menguburkannya maka bagin ya pahala dua girath”. 
Ditanyakan kepada Beliau: “Apa yang dimaksud dengan 


dua girath?” Beliau menjawab: “Seperti dua gunung yang 
besar”. (HR. Bukhari-1240, HR. Muslim-1570) 


Welcome Sang Maut | 37 


v“ Mendoakan Jenazah setelah pemakaman 
HR. Abu Daud : 
Iapaaiial OLS dia (333 Skl 933 Ga #53 15! 
Jung GMN AP cai AI Igeltog ASI 
Nabi saw. jika telah selesai menguburkan jenazah, ia berdiri 
di dekat kuburan dan berkata : “Mohonkanlah ampun 
saudaramu dan ketetapan baginya, karena saat ini ia sedang 
ditanyai. 
“ Menyebutkan kebaikan dan keburukan jenazah 


Dari Anas r.a., katanya: “Orang-orang berjalan melalui 
Nabi saw. dengan membawa seorang jenazah dan mereka 
itu memuji-muji kebaikan jenazah tadi, lalu Nabi s.a.w. 
bersabda: “Wajiblah.” Tidak lama kemudian ada lagi orang- 
orang yang berjalan dengan membawa seorang jenazah 
yang lain dan mereka menyebutkan keburukan jenazah itu 
lalu Nabi s.a.w. bersabda lagi: “Wajiblah.” 


Umar bin al-Khaththab ra. lalu bertanya: “Apakah yang 
wajib?” Beliau saw. menjawab: “Yang itu tadi engkau 
semua puji-puji kebaikannya, maka wajiblah jenazah 
itu mendapatkan syurga, sedang yang ini tadi engkau 
semua sebut-sebutkan keburukannya, maka wajiblah ia 
mendapatkan neraka. Engkau semua adalah saksi-saksi 
Allah di bumi. (Muttafag alaih) 


“ Membuka dan mencium BN ami boleh 


Log vpn 


ea dl jai Far Th 39 Natan 


38 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


MS IE Urai 


Aisyah ia berkata, “Rasulullah saw. mencium Utsman bin 
Mazhun, padahal ia telah menjadi mayat. Seakan-akan 
aku melihat air mata beliau mengalir pada kedua pipinya.” 
(Ibnu Majah-1446) 


Demikian pula Abu Bakar mencium Rasulullah saw. wak- 
tu meninggal. 


v Pelepah kurma 
ale AN lan ig Se lage Al (pan yet oil GE 
433 Uban Le) JL Uiiad oat 33 SI lag 
ui Jala is 23 Y SKS Lha KI yu Holan 
KAA Aeon San AS GB kas as SG ASI 
Ad al pig GINES Filalh A3 IK 53 dotilas 
Lain ala Las CA al al JUS Mia Santan 


Dari Ibnu Abbas ra.berkata, dari Nabi saw. bahwasanya 
Beliau berjalan melewati dua kuburan yang penghuninya 
sedang disiksa, lalu Beliau bersabda: “Keduanya sungguh 
sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan 
karena berbuat dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak 
bersuci setelah kencing sedang yang satunya lagi karena 
selalu mengadu domba” Kemudian Beliau mengambil 
sebatang dahan kurma yang masih basah daunnya 
lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian 
menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. 
Mereka bertanya: “Kenapa anda melakukan ini?” Nabi saw. 


Welcome Sang Maut | 39 


menjawab: “Semoga diringankan (siksanya) selama batang 
pohon ini basah”. (Bukhari-1273) 


Proses Memandikan : 


Memandikan mayat, mewudhukan dan air campuran 
daun bidara/air kapur barus sebagai guyuran terakhir 


Wale JR SI Ke AN gan OLA Kilas al 32 
JUS Aa 23533 Ono alng Aida AI Jia AN ga 
SUS G3 Ol US Ga JST af aa af WE 2 P3 


ai da ELA 3 AK BSI 3 OLS pang slan 
M3 Sai Utlars BESI GAS LIS GIS 253 1513 


Dari Ummu Athiyyah seorang wanita Anshar ra. berkata: 
Rasulullah saw. menemui kami saat kematian puteri kami, 
lalu bersabda: “Mandikanlah dengan mengguyurkan air 
yang dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali 
atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah 
yang terakhirnya dengan kapur barus (wewangian) atau 
yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai beritahu aku”. 
Ketika kami telah selesai kami memberi tahu Beliau. Maka 
kemudian Beliau memberikan kain Beliau kepada kami 
seraya berkata: “Pakaikanlah ini kepadanya”. Maksudnya 
pakaian Beliau”.(Bukhari-1175) 


“ Memulai dari yang kanan 


2 


HR Bawah Tek nga 


40 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Dari Ummu Athiyyah ra. berkata, Telah bersabda Rasulullah 
saw. ketika pemandian puteri Beliau yang meninggal dunia: 
“Mulailah dengan anggota badan yang kanan dan anggota 
wudhu dari badan”. (Bukhari-1177) 


“  Mendahulukan anggota badan wudhu 
pil Sai lia LG AN Gp Alas pi Ga 


- 


Lega V2 Lalai Grip UT JL plg dala AI 
Ka pong ol 
Dari Ummu Athiyyah ra. berkata, Telah bersabda Resuah 
saw. berkenaan pemandian puteri Beliau yang meninggal 
dunia: “Mulailah dengan anggota badan yang kanan dan 
anggota wudhu dari badar”. (Bukhari-1178) 
“ Memandikan dgn ena ni 


ena Aa G3 Latin Ji Uni 
SE Laila LG talas Al AT ana D3 Ka ega 


on 
Dalam hadis Hafshah: “Mandikanlah dengan siraman air 
berjumlah ganji?”. Pada hadits itu juga ada disebutkan: 
“Tiga, lima atau tujuh kali siraman”. Dan juga didalamnya 
ada berbunyi: “Mulailah dengan anggota badan yang kanan 


» 


dan badan anggota wudhu”. Pada hadits itu juga ada 
disebutkan bahwa Ummu Athiyyah berkata: “Kami menyisir 


rambut puteri Beliau dengan tiga kepang”. (Bukhari-1176) 


Welcome Sang Maut | 41 


“Rambut dikepang 3 


ci dah as AN AN Gan Kla Ai KS 
K3 Kia yap SD paling dil AN Jo WII Ji 
093 UE AilAS G3 Ailai 
Ummu Athiyyah ra.telah menceritakan kepada kami, 
Bahwa mereka menjadikan (rambut) puteri Rasulullah 
saw. tiga ikatan kemudian mereka melepaskannya lalu aku 


membasuhnya kemudian mereka jadikan kembali menjadi 
tiga ikatan (kepang)”. (Bukhari-1181) 


v Mandi Setelah Memandikan Jenazah 


Gas 9 dala AN Iko Gol GUSAS LAI AAS daily 
dala ah ARA 2 959 SUS ba ni ssi 
SN Jina 
Dari Aisyah bahwa ia telah menceritakan kepadanya bahwa 
Nabi saw. mandi karena empat perkara yaitu, dari junub, 
pada hari Jumat, dari berbekam dan memandikan mayit. 
(Abu Daud-2748) 
“  Disunnahkan mandi bagi orang yang sudah memandikan 
jenazah dan berwudhu bagi yang memikul jenazah. 
“ Suami memandikan isterinya atau sebaliknya : 
“ Syafi'i, Maliki, Hambali dan Imamiyah : Suami boleh 
memandikan isterinya, demikian sebaliknya. 
“ Hanafi: Suami tidak boleh memandikan isterinya, atau 
sebaliknya, karena sudah lepas tanggungjawabnya 
setelah meninggal. 


42 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Sebagian pengikut Hanafi : Isteri boleh memandikan 
suami, karena isteri masih dalam masa iddah. 

Hadis Aisyah ra. Rasulullah saw. bersabda : 

lau mittu gabliy lagasaltuki wa kaffantuki (HR. 
Ahmad, Ibnu Majah dan ad-Darimi) 


“ Miskram (4 bulan dalam Rahim ibu) ada beberapa 


pendapat : 


v 


v 


Hambali dan Imamiyah : Wajib dimandikan 

Hanafi : Kalau hidup lalu meninggal dan anggota 

tubuhnya sempurna, maka wajib mandi. Jika tidak, 

maka tidak wajib mandi 

Maliki : Bayi yang keguguran tidak wajib dimandikan, 

kecuali kalau hidup 

Syafri : 

“ Kalau bayi yang lahir setelah 6 bulan dalam kan- 
dungan, wajib dimandikan 

v Jika belum sampai 6 bulan tapi anggota tubuhnya 
sudah sempurna, wajib dimandikan 

v Jika tidak sempurna dan tidak hidup, maka tidak 
wajib dimandikan 

Imamiyah : Wajib hanut (mengusap tempat-tempat 

sujud mayat) yang 7 yaitu dahi, 2 telapak tangan 2 

lutut dan 2 ibu jari kaki. 


Welcome Sang Maut | 43 


Proses Mengkafani : 


v Te mayat 
3 3G Who OLES 333 Laga Talecakan aa 
d3 sa 3 SI a33 dl 


235 NG sad GIE 32 Saya Gi 5 2 
Ummu Athiyyah ra.Berkata : “Ketika kami telah selesai, 
Beliau kemudian memberikan kain Beliau kepada kami 
seraya berkata: “Pakaikanlah ini kepadanya”. Dan Beliau 
tidak memerintahkan lebih dari itu dan aku sendiri sudah 
tidak ingat puteri Beliau mana yang meninggal saat itu”. 
Ayyub berpendapat memakaikan kain maksudnya adalah 
menutupi seluruh badan mayat perempuan.Dan begitu 
juga bahwa Ibnu Sirin memerintahkan agar untuk jenazah 
perempuan ditutupi seluruh bagian badannya bukan hanya 
bagian bawahnya. (Bukhari-1182) 


“ Melihat jenazah yang sudah dikafani 


Giling Ale AIM Ii 21 233 Le ALI Gan Ale Gi 
Ia dang Je dit AL gan So sai JBL Ai 
ali AP jl Aniah! JAS Opi 3 Tia AA 
AN Kb iR ARA eka ANN Gan Ahile da J3 GS 
BSI Ai A3 Ea HASI Sa aj Suk A3 Lg Aida 
sapa dapa amal HIS alla 
pl JlELga 253 Slide bau al AK UI oya Olla 
Pa Pe aan 


44 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Penta palet 3g Aa 
Ulas die AN Gp Kasal SAS HU Sdal JS GL 
dn ea na aa Bi da an La al Ga 
ala AN Jas IA SIB 2g Ala AN Io WA 
IE Laga VR AN SLB AI ia GB Ga3 Sola 33 Aalug 


137 


SEN A3 Ha H3 33 Ugly II AA Lag Jis AI 
AN 3 Asking Te Ad Gali! SIT dig) GS LAI Ji 
Eli! dia WaLA3 dia ALI SN SI Lab A3 Lil 
Lagtis Iis SAS Aebninn LAS 

Aisyah ra. isteri Nabi saw. mengabarkan kepadanya, kata- 
nya : Abu Bakar ra. menunggang kudanya dari suatu tem- 
pat bernama Sunih hingga sampai dan masuk ke dalam 
masjid dan dia tidak berbicara dengan orang-orang, lalu dia 
menemui Aisyah ra. dan langsung mendatangi Nabi saw. 
yang sudah ditutupi (jasadnya) dengan kain terbuat dari 
katun. Kemudian dia membuka tutup wajah Beliau lalu Abu 
Bakar bersimpuh di depan jasad Nabi, lalu menutupnya 
kembali. Kemudian Abu Bakar menangis dan berkata: 
“Demi bapak dan ibuku, wahai Nabi Allah, Allah tidak 
akan menjadikan kematian dua kali kepadamu. Adapun 
kematian pertama yang telah ditetapkan buatmu itu sudah 
terjadi”.Berkata, Abu Salamah, telah mengabarkan kepada 
saya Ibnu Abbas ra.bahwa: Kemudian Abu Bakar ra. keluar 
bertepatan “Umar ra. sedang berbicara dengan orang 
banyak. Maka (Abu Bakar ra.) berkata, kepada (Umar 
ra.): “Duduklah!”Namun “Umar tidak mempedulikannya. 


Welcome Sang Maut | 45 


Lalu Abu Bakar berkata, lagi: “Duduklah!”.Namun Umar 
tetap tidak mempedulikannya. Akhirnya Abu Bakar bersaksi 
(tentang kewafatan Nabi saw.) sehingga orang-orang ber- 
kumpul kepadanya dan meninggalkan “Umar, lalu Abu 
Bakar berkata: “Kemudian, barangsiapa dari kalian yang 
menyembah Muhammad saw., sungguh Muhammad saw. 
sekarang sudah wafat dan barangsiapa dari kalian yang 
menyembah Allah, sungguh Allah Maha Hidup yang tidak 
akan pernah mati. Allah telah berfirman: (yang artinya): 
“Dan Muhammad itu tidak lain kecuali hanyalah seorang 
rasul sebagaimana telah berlalu (mati) rasul-rasul sebelum 
dia”..seterusnya hingga akhir ayat ... Allah akan memberi 
balasan pahala bagi orang-orang yang bersyukur” (OS. Ali 
Imran 165). Demi Allah, seakan-akan orang-orang belum 
pernah mengetahui bahwa Allah sudah menurunkan ayat 
tersebut sampai Abu Bakar ra. membacakannya. Akhirnya 
orang-orang memahaminya dan tidak ada satupun 
orang yang mendengarnya (wafatnya Nabi) kecuali pasti 
membacakannya”. (Bukhari-1165) 


Proses Menshalati : 


“ Posisi Imam pada shalat jenazah perempuan 


- 
- 


a Lean Bela ME Ba 3g Ps 21 - 0 0. 2.» 
(| 2153 Selada die ALI Goa) US yi Sa ye 


bag 
Dari Samurah bin Jundub ra. berkata, “Aku pernah di 
belakang Nabi saw. ikut menshalati jenazah wanita yang 
meninggal pada masa nifasnya. Beliau berdiri di tengah 
jenazah tersebut”. (Bukhari-1245) 


46 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


v Shalatjenazah 3 shaf 


Kia AN Jo AN Ona JL SA 3 SL Sa 
Ia iga AED dita Jimi Lagi allah Sa le al 
Sita lal Jia 1S) SU SSS Jlig3i Y) Oral! 
Sana Gagilo MI pb 
Dari Malik bin Hubairah ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: “Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian 
terdapat tiga shaf orang-orang muslim yang mensha- 
latkannya kecuali Allah mewajibkan ia masuk surga.” 
Martsad berkata, Malik apabila menganggap orang- 
orang yang akan menshalatkan jenazah sedikit, maka ia 
membaginya menjadi tiga barisan berdasarkan hadits. (Abu 
Daud-2753) 

“  Waktu-waktu terlarang 
CN CL faling dala ANN dio AI Ig, GK cleLa LE 
ae ab se ia as oi 
LA VP Creed Tas SP Bing! s3 2333 123 
33 GS nga 
(Ibnu Majah-1508) :Ada 3 waktu Rasulullah saw. melarang 
kami untuk menegakkan shalat atau menguburkan orang- 


3 


orang yang telah meninggal dari kami, 

Ketika matahari terbit dengan jelas 

Ketika tengah hari hingga matahari condong 

Ketika menjelang maghrib hingga matahari terbenam 


Welcome Sang Maut | 47 


“ Perempuan boleh menshalati jenazah dengan berjamaah 
atau sendiri. Sebagaimana Aisyah ra. Menshalati jenazah 
Saad bin Abi Waggash. 

Proses Penguburan : 


“ Mengantar jenazah 


- 


AI Io 3 3 dit AN 3 mie 93 Gl da 
Saba Lah Bal pia An ya GL pelan Lag aula 
na 2535 @adlal! 2a13 ENAIN Alel3 pas 351463 
Lg Adaa Ati 32 EL Gale Swebd3 HL 353 
Pir genrair ala ml abal 


Dari Al Bara bin Azib ra. berkata: “Nabi saw. memerintahkan 
kami tentang tujuh perkara dan melarang kami dari 
tujuh perkara pula. Beliau memerintahkan kami untuk, 
mengiringi jenazah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi 
undangan, menolong orang yang dizhalimi, berbuat adil 
dalam pembagian, menjawab salam dan mendoakan orang 
yang bersin. Dan Beliau melarang kami dari menggunakan 
bejana terbuat dari perak, memakai cincin emas, memakai 
kain sutera kasar, sutera halus, baju berbordir sutera dan 
sutera tebal”. (Bukhari-1163) 


“ Memasukkan mayat ke dalam kubur 
MA Ban ai Ma ala 


18 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Sail IKI yak Ta asa Ia Si 
AN pia JUS HEM SI dat ISI alay dala AIM Jus 
GA sang ISI Fa JET JM AN Jotay Ala S3 
3 Aa J5 AU Ig Ain 23 AN pedas JUS said 
AN Joris Ala Sep AI Jati G3 AI pelan Ata 


Dari Ibnu Umar ia berkata, Jika mayat dimasukkan ke 
dalam kubur, Nabi saw. mengucapkan: “Bismillahi wa ala 
millati Rasulillah (Dengan nama Allah dan atas millah 
Rasulullah). “Sekali waktu Abu Khalid menyebutkan, 
Jika mayat dimasukkan ke dalam liang lahad, beliau 
menyebutkan: “Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah (Dengan 
nama Allah dan atas sunnah Rasulullah). “ Sedangkan 
Hisyam menyebutkan dalam haditsnya: “Bismillahi wa fiy 
sabiilillahi wa 'alaa milati Rasulillah (Dengan nama Allah, 
dan di jalan Allah, dan atas millah Rasulullah)” (Ibnu 
Majah-1539) 
“ Membuat liang lahad dan membuat batu bata di atas 

kuburan 


JB potd gal G3 Anto Gold Gal of sita yi jali 55 
Gd Ah Nani ISSI J gd du3 SA sil 53 3 
Alia Mil AI Io AI Saba Kilo LAS Ui 

Dari Amir bin Sad bin Abu Waggash bahwa Sa'id bin 
Abu Waggash berkata di waktu sakit yang menyebabkan 
kematiannya, “Buatkan bagiku lahad dan susunkan batu- 


batu di atas kuburanku sebagaimana yang diperbuat pada 
kuburan Rasulullah saw” (Muslim-1606) 


Welcome Sang Maut | 49 


v Biaya kain kafan sebaiknya diambil dari harta si mayit 
“ Doa membesuk orang sakit 


oE4 


ala Y Gus SG Al aa masi AE ah 5 Kl 
Lai 30k Y: AKA LA Y 


“Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah 
penyakitnya, sembukanlah ia. (hanya) Engkaulah yang 
dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan 
melainkan kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak 
kambuh lagi.” (HR. Bukhari Muslim) 


50 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


TALOIN” 


/algin adalah mashdar dari kata ,245-(,3J yang bermakna 
I mengajar, memahamkan. Sedangkan menurut istilah, 
talgin adalah mengajar dan mengingatkan kembali 
kepada orang yang sedang sekarat, menuntun orang untuk 
mengikuti kata-kata yang diucapkan atau kepada mayit yang 
baru saja di kubur dengan kalimat-kalimat tertentu. 
Hukum Talgin 
Talgin terbagi 2 : 
1. Talgin bagi orang yang sekarat : 
a. Wajib : Hanafiyah, Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah 


b. Sunnah: Syaffiyah, Malikiyah, Hanabilah, Imam 
Nawawi dan Syi'ah Zaidiyah 


Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim, imam Abi Dawud, dan imam An Nasai: 
(arti majaziy lafal &Sligo). 


AYI JI @Sliga Igial 


9 Baca selengkapnya Faried Wadjedy, Wahabiyah wa Atsaruhah fi al-Figh fiy 
Indonesia, “Tesis” 


Welcome Sang Maut | 51 


“Talginilah orang-orang mati kalian dengan dl SI dy « 
2. 'Talgin setelah mayat dikuburkan (di kuburan) : 
a. Wajib : Sebagian dari Hanafiyah 


b. Sunnah: Syaffiyah, Hanabilah, Sebagian dari Hanafiyah. 


Dasarnya adalah hadis yang sama, akan tetapi kalimat 


#Sliss dimaknai dalam arti hagigiy. 
Hadis lainnya adalah : 


AEslB LB Je UI Aja (LIGA Sa An Ela 5 
aki dtauing ALS « AV 05 YG Jidah o Gab da SAS 
Jl Gggig 4S Da ha Ups ah ena YG 
CAN Bang ALA Ups ALS LAS on GG G Usia A3 
es Uaa3 OA SSI 
G3 14394053 batia ISA lp AJI NI AI) Y Si 33 
Oblb3 Us AAA lia DLL LE IL Sa 
dgn Ak Usia Dol3 ISU KaSi3 BELA SIS Lala 
OeSah di GE A3 da Sie Dab la lu Giat Usk53 
Ash al bio 25 JLES “Un Ann AI 
JAN alay A13 oa GDIB alga Ji aka ada Sal 


Jika salah satu diantara kalian mati, maka ratakanlah 
tanah pada kuburnya (kuburkanlah). Hendaklah salah 
satu dari kalian berdiri di pinggir kuburnya dan hendaklah 
berkata : “wahai fulan bin fulanah (sebutkan nama mayit 
dan nama ibunya) sebab dia bisa mendengarnya tapi tidak 


| 
i 


52 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


bisa menjawabnya. Kemudian berkata lagi : “wahai fulan 
bin fulanah (sebutkan nama mayit dan ibunya) sebab 
dia akan duduk. Kemudian berkata lagi : “wahai fulan 
bin fulanah (sebutkan nama mayat dan ibunya), sebab 
dia akan berkata : “berilah kami petunjuk -semoga Allah 
merahmatimu-“ dan kalian tidak akan merasakannya. 
Kemudian hendaklah berkata : “ sebutlah sesuatu yang 
kamu bawa keluar dari dunia, yaitu persaksian bahwa 
tiada Tuhan kecuali Allah swt., Muhammad hamba dan 
utusanNya, dan sesungguhnya kamu ridha Allah menjadi 
Tuhanmu, Muhammad menjadi Nabimu, dan Al-Guran 
menjadi imammu?, sebab Mungkar dan Nakir saling 
berpegangan tangan dan berkata : “mari kita pergi. Kita 
tidak akan duduk (menanyakan) di sisi orang yang telah 
ditalgini (dituntun) hujjahnya (jawabannya), maka Allah 
menjadi hajiij (yang mengalahkan dengan menampakkan 
hujjah) baginya bukan Mungkar dan Nakir”. Kemudian 
seorang sahabat laki-laki bertanya : wahai Rasulullah ! Jika 
dia tidak tahu ibu si mayit ? Maka Rasulullah menjawab: 
nisbatkan kepada Hawa, wahai fulan bin Hawa”(HR. 
Thabrani) 


Selain itu, hadist ini juga diperkuat oleh hadist-hadits 
shohih seperti : 


Sa S3 Oo 215! paling dile AJI Jo AN Usia G6 
«Gugat 2 (TU AS4S3 $ Nopdkiis : J3 dala (233 
ASLI A3153 4 3315 gal 8135. Ud GI ALS. 

“Apabila Rasulullah saw. selesai menguburkan mayit, beliau 
berdiri di dekat kuburan dan berkata : mintalah kalian 


Welcome Sang Maut | 53 


ampunan untuk saudara kalian dan mintalah untuknya 
keteguhan (dalam menjawab pertanyaan Mungkar dan 
Nakir) karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya” 
(H.R. Abu Daud dan dishahihkan oleh Hakim) 


c.  Makruh : Malikiyah 


Adab Mentalgin : 


1. 


Hendaknya dilakukan secukupnya tanpa perlu mengulang- 
ulang (karena dapat mengakibatkan orang yang sedang 
sakaratul maut merasa tertekan) 


Cukup sekali, kecuali bila mengucap ucapan lainnya 
Talkin adalah mengingatkan bukan memerintahkan 


Talkin diperuntukkan kepada seluruh orang (termasuk 
orang kafir -sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. 
kepada pamannya Abu Thalib) 


Bacaan Talgin: dy Aib atau dl Jia, NASA AI AYI IS 


Bacaan Talgin di kuburan : 


adl kas 331 -ena SOE dil asi Gil 4 dil Ina G 


| 


Ia SG AA SIA Y OT 33K WAN Ge tile LS 
tu» re 26529 Ca Aga Gal, Saya Aliig adil apr 


lal ola yaa. 
Wahai hamba Allah, wahai anak seorang perempuan hamba 
Allah -dengan disebut nama mayit dan nama ibunya, jika 
tidak diketahui nama ibunya maka dinisbahkan ke Hawa- 
(diucapkan sebanyak tiga kali), ingatlah perjanjian yang 
engkau yakini di dunia sampai engkau meninggal dunia, 


54 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah 
selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah dan bahwa engkau menerima dengan sepenuh 
hati Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, 
Muhammad sebagai Nabimu dan Al-Guran sebagai 
pemandu dan pembimbingmu?. 


dl ps A35 MS 3S Gas Lai) SN AASIS yudi IK 
LAIN JS JAN 93 233 GA Bea panai! yang 
Asi En dilue G3 & ls VI LAU Bes Lag 38 243 
SEN 31GB Ga dala Sa all adl SS ai 
Agan yg bilas Iiemea OI Oi, Y 353 dil YI AI 


N X 


dell! Ola 3 Gema Ola 5 II G9 3x dil Olp 


“0 Ho 


San Sl RAI Ga Sania AI Gg Lp3 Oi Y Ll 
3 Wa polio dala Al Jo daesan 9 Lila ALL Gali 


2. 


adil SE € BIAN Ginagibg Ali3 ASI, Lala) LL 
JsidU Igial God Al San ena 3) cal Jail 
airalah! Jadi LSI 3535 G3 AI SKSI 3 cell 


Si dai alir GIS Alena kab nd Asi 


P 


Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan 
mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah 
disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari 
neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia 
telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah 


Welcome Sang Maut | 55 


kesenangan yang memperdayakan. Wahai hamba Allah 
putera hamba Allah ingatlah wasiat disaat kamu keluar dari 
dunia yaitu penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 
Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya dan sesungguhnya 
Muhammad itu hamba dan rasulNya. Sesungguhnya syurga 
itu benar, neraka itu benar, hari kebangkitan itu benar, dan 
hari kiamat itu pasti datang tidak diragukan lagi baginya dan 
sesungguhnya Allah membangkitkan manusia dari dalam 
kubur. Sesungguhnya kamu telah ridha menjadikan Allah 
sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad 
sebagai nabimu, Al-Guran sebagai imammu, ka'bah sebagai 
kiblatmu dan orang-orang mukminin sebagai saudara- 
saudaramu. Allah telah meneguhkan kamu dengan ucapan 
yang teguh (kalimat tauhid). Allah meneguhkan (iman) 
orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu 
dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Hai jiwa yang 
tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang 
puas lagi diridhaiNya. Maka masuklah ke dalam kelompok 
hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku 


Tujuan Talgin 

Mengingatkan orang yang sekarat agar senantiasa ingat 
kepada Allah di akhir-akhir hayatnya atau mengingatkan 
mayit kepada Allah agar bisa menjawab pertanyaan malaikat 
Mungkar dan Nakir di dalam kubur (karena mayit dapat 
mendengar meski tidak dapat berbicara). 


56 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


MENGIRIMKAN PAHALA BACAAN 
KEPADA ORANG MATI! 


A. Dalil Mengirimkan Pahala Bacaan Untuk Orang Mati 
IL cal 5 DI 0g DI On ASI it Os 
s3 ISL “Abd La GI ISI ia begal J dB 

Ab La Jas Ala J3 AN lag UR ega 
DN Ma ga YA aja 


Asy dala AN Jas AN Igo, Letnan HB gsilE3 
KAS J935 


Dari Abd. Rahman bin Al-A'la bin Lajlaj dari ayahnya, ia 
berkata : Ayahku telah berkata kepadaku (Lajlaj Abu Khalid) 
: “Hai anakku, jika saya meninggal, buatkanlah saya liang 
lahad, dan jika engkau meletakkan saya dan liang lahad itu, 
bacalah : “Bismillah waala millati Rasulillah” (atas nama 


10 Dikutip dari Makalah AG. Prof. Dr. H. M. Faried Wadejdy, MA. (Pimpinan 
Ponpes DDI-AD Mangkoso, Barru) yang disampaikan pada Halagah Refreshing 
Da'i yang dilaksanakan oleh PP DDI-AD, Tanggal 12 Jumadil Ula 1433 H./04 
April 2012 di Menara Bosowa, Makassar. 


Welcome Sang Maut | 57 


Allah dan dalam agama Allah). Kemudian tutupilah saya 
tanah dengan lembut, kemudian bacalah di atas kepala saya 
permulaan surat Al-Bagarah dan penutupnya, karena saya 
telah mendengar Rasulullah saw mengatakan demikian." 


Gn date ALI Jia ii Enno 1Upi3 yak Gil 0s 
oi Jl Aa Iga dg NS SAS Sala 1S 03S5, 
Anil Ml A23, SI Asli daa ie AA, 
Dari Umar, ia berkata : jika salah seorang kalian meninggal 
dunia, janganlah ditahan, tapi cepatlah dibawa kekuburan, 
dan bacakanlah surat Al-Fatihah di atas kepalanya dan 


penutup surat Al-Bagarah di atas kedua kakinya di 
kuburannya. (HR. Tabrani dan Baihagi). 


Alhafidz Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Fathul Bari: 
“Dalam suatu riawayat menyebut” pembuka Al-Bagarah 


“pengganti” al-Fatihah"'. 


Kedua hadits tersebut diatas adalah hadits shahih yang 


jelas. 


3 


Dari Ali bin Abi Thalib yang dimuliakan Allah swt., dari 
Nabi saw, beliau berkata : Barang siapa melewati kuburan 
dan membaca (Oul huwallahu Ahad) 11 kali kemudian 
ia hibahkan pahalanya kepada orang-orang mati, maka 
ia diberikan pahala sebanyak bilangan orang mati terse- 


11 Al-Tabrani, Mujam al-Kabir. 


12 Sebagaimana dikatakan oleh Mufti Syekh Ali Jumah Muhammad dalam 


kitabnya Fatwa Ashriyah jilid 2 h. 177. 


58 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


but (HR. al-Samarkandi dan silafi dan hadis lain riwayat 
Daruguthniy). 


4. Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : Rasulullah saw telah ber- 
sabda : “barang siapa masuk kuburan kemudia membaca 
Al-Fatihah, Oul huwa Llaahu Ahad dan Al-Hakumut 
Takatsur kemudian berkata : Ya Allah, bahwasanya saya 
jadikan pahala yang saya baca dari ucapanku untuk isi 
kuburan ini dari orang-orang beriman laki-laki dan 
perempuan, maka mereka itu akan memohonkan syafaat 
buatnya kepada Allah. (HR. Abu Kasim az-Zanjani). 


5. Dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah saw.telah bersabda, 
Barangsiapa masuk kuburan lalu membaca surat Yasin, 
Allah memberikan keringanan azab isi kuburan itu, dan 
ia mendapatkan kebajikan sebanyak isi kuburan itu. (H.R. 
Khallal). 


Al-Hanafidah Syamsuddin bin Abdul Wahid Al-Madisy Al- 
Hambaly berkata : “Hadits-hadits ini (no. 3, 4 dan 5) walaupun 
lemah, tetapi secara keseluruhan menunjukkan bahwa hal itu 
(pembacaan Al-Ouran untuk orang mati) mempunyai dasar, 
dan tidak dapat dipungkiri bahwa di sepanjang masa terdapat 
kaum muslimin yang membacakan Al-Ouran pada orang 
matinya, sehingga menjadi ijma (kesepakatan ulama). 


alug dal dil Ia AI Soto, JUS JUS yag Ga Jian ye 1 
Le (lisa Se 193,819 


Dari Magal bin Yassar ra. dari Nabi saw.beliau berkata : 
Bacakanlah orang mati kalian “Yasin”, (H.R. Abu Daud, 
Ibnu Majah Ahmad). 


Welcome Sang Maut | 59 


7. Dari Ummu Syarik ra. ia berkata : “kita diperintahkan 
Rasulullah saw. membacakan jenazah surat Al-Fatihah”. 
(HR. Ibnu Majah). 


8. Imam Abu Bakar Al-Khallal Al-Hambali (wafat 311 H) 
berkata dalam juz al-Giraah alal dubur adalah orang- 
orang Anshar bila kematian, mereka berlomba-lomba ke 
kuburannya membacakan Al-Ouran. 


9. Syekh Muhammad Al-Usmani (wafat th. 789H.) dalam 
kitab Rahmatul Ummati fiy Ikhtilaafil Ummah h. 157 
berkata : “dan mereka (ulama) sepakat, bahwa istigfar, 
do'a, shadagah, haji dan memerdekakan budak adalah 
bermanfaat bagi orang mati dan sampai pahalanya. 
Adapun membaca Al-Ouran di atas kuburan hukumnya 
sunnat/dianjurkan, tetapi makruh bagi Abu Hanifah. 
Mazhab Ahlussunnah berpendapat bahwa manusia 
berhak menjadikan pahala amalnya kepada orang lain 
berdasarkan hadits hatsamiyah”. 


10. Ibnu Gayyim dalam kitabnya Al-Ruh membenarkan pengi- 
riman pahala amalan orang hidup kepada orang mati, 
baik amalan badaniyah seperti puasa, amalan maliyah 
(harta) seperti sadagah, maupun amalan badaniyah-mali- 
yah seperti haji, karena ketiga jenis amalan (ibadah) itu 
dibolehkan oleh Rasulullah saw. dengan demikian, maka 
bolehlah membacakan mengkhatamkan Al-Ouran untuk 
orang mati. 


11. Hadits tentang wasiat Ibnu Umar tersebut dalam Syarah 
Agidah Thahawiyah halaman 458 :” Dari Ibnu Umar ra.: 
“Bahwasanya Beliau berwasiat agar diatas kuburnya nanti 


60 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


sesudah pemakaman dibacakan awa-awal surat al-Bagarah 

dan akhirnya. Dan dari sebagian muhajirin dinukil juga 

adanya pembacaan surat al-Bagarah” 

Hadits ini menjadi pegangan Imam Ahmad, padahal 
Imam Ahmad ini sebelumnya termasuk orang yang meng- 
ingkari sampainya pahala dari orang hidup kepada orang 
yang sudah mati, namun setelah mendengar dari orang- 
orang kepercayaan tentang wasiat ibnu umar tersebut, beliau 
mencabut pengingkarannya itu." 

Oleh karena itulah, maka ada riwayat dari imam Ahmad 
bin Hanbal bahwa beliau berkata: “Sampai kepada mayyit 
(pahala) tiap-tiap kebajikan karena ada nash-nash yang dating 
padanya dan juga karena kaum muslimin (zaman tabi'in 
dan tabiut tabiin) pada berkumpul di setiap negeri, mereka 
membaca Al-Ouran dan menghadiahkan (pahalanya) kepada 
mereka yang sudah meninggal, maka jadilah ia ijma." 

12. Hadits dalam Sunan Baihagi danan isnad Hasan 
“Bahwasanya Ibnu umar menyukai agar dibaca di atas 
pekuburan sesudah pemakaman awal surat al-Bagarah 
dan akhirnya”. 

Hadits ini agak semakna dengan hadits pertama, hanya 
yang pertama itu adalah wasiat seadangkan ini adalah 
pernyataan bahwa beliau menyukai hal tersebut. 


13 Imam al-Ourthubiy, Mukhtasar Tadzkirah Ourtubi, h. 25. 
14 Ahmad Syarbasy, Yas'aluunaka fiy al-Din wa al-Hayat, Jilid III, h. 423. 


Welcome Sang Maut | 61 


B. Fatwa Ulama Tentang Sampainya Hadiah Pahala Baca- 
an kepada Mayyit 


1. Muhammad bin Ahmad al-Marwazi berkata : 


“Saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata : Jika 
kamu masuk ke pekuburan, maka bacalah Fatihatul kitab, 
al-Ikhlas, al-Falag dan an-nas dan jadikanlah pahalanya 
untuk para penghuni kubur, maka sesungguhnya pahala itu 
sampai kepada mereka. Tapi yang lebih baik adalah agar 
si pembaca itu berdoa sesudah selesai dengan: “Ya Allah, 
sampaikanlah pahala ayat yang telah aku baca ini kepada 
si fulan... 5 


2. Syaikh Ali bin Muhammad Bin Abil Iz : 


“Membaca Al-Ouran dan menghadiahkan pahalanya 
kepada orang yang mati secara sukarela dan tanpa upah, 
maka pahalanya akan sampai kepadanya sebagaimana 
sampainya pahala puasa dan haji” 

3. Ibnu Taymiyah : 


“Sesungguhnya mayyit itu dapat beroleh manfaat 
dengan ibadah-ibadah kebendaan seperti sedekah dan 
seumpamanya”." 

Ibnu Taymiah ditanya mengenai seseorang yang bertahlil, 
bertasbih,bertahmid, bertakbir dan menyampaikan pahala 
tersebut kepada si mayat muslim. Ibnu Taymiah menjawab 
bahwa amalan tersebut sampai kepada si mayat dan juga tasbih, 
takbir dan lain-lain zikir sekiranya disampaikan pahalanya 


15 Hujjah Ahlis Sunnah wal Jamaah h. 15. 
16 Syarah Agidah Thahawiyah h. 457. 
17 Ahmad Syarbasy, Yas'aluunaka fiy al-Din wa al-Hayat, Jilid I, h. 442. 


62 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


kepada si mayat maka pahalanya sampai dan bagus serta baik. 
Ibnu Taymiah di tanya mengenai seorang yang bertahlil 70000 
kali dan menghadiahkan kepada si mayat muslim lantas ibnu 
taimiah mengatakan amalan itu adalah amat memberi manfaat 
dan amat baik serta mulia." 


4. Ibnu Gayyim al-Jauziyah : 


“Sesuatu yang paling utama dihadiahkan kepada mayyit 
adalah sedekah, istighfar, berdoa untuknya dan berhaji atas 
nama dia. Adapun membaca Al-Ouran dan menghadiahkan 
pahalanya kepada mayit secara sukarela dan tanpa imbalan, 
maka akan sampai kepadanya sebagaimana pahala puasa 
dan haji juga sampai kepadanya. 

Ibnul Gayyim dalam kitab Al-Ruh : 


“Hasan bin Ahmad bin al-Warrag mengabarkan kepadaku, 
Ali-Musa Al-Haddad menceritakan kepadaku dan dia 
adalah seorang yang sangat jujur, dia berkata : “Pernah 
aku bersama Ahmad bin Hanbal, dan Muhammad bin 
Oudamah al-Juhairi menghadiri jenazah. Tatkala mayit 
dimakamkan, seorang lelaki kurus duduk di samping kubur 
(sambil membaca Al-OGuran). Melihat ini berkatalah Imam 
Ahmad kepadanya: “Hai sesungguhnya membaca Al-Guran 

di samping kubur adalah bidah!”. 

Setelah meninggalkan kuburan, Imam Muhammad bin 
Oudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal : “Wahai 
Abu abdillah, bagaimana pendapatmu tentang Mubassyar 
al-Halabi?. Imam Ahmad menjawab : “Beliau adalah orang 
yang tsigah (terpercaya), apakah engkau meriwayatkan 


18 Ibnu Taymiah, Majmu' Fatawa, jilid 24, h. 324. 


Welcome Sang Maut | 63 


sesuatu darinya?. Muhammad bin Gudamah berkata : Ya, dari 
Mubasyar al-Halabiy, dari Abdurahman bin Ala bin al-Lajlaj 
mengabarkan kepadaku dari bapaknya bahwa dia berwasiat 
apabila telah dikuburkan agar dibacakan di samping kepalanya 
permulaan surat al-Bagarah dan akhirnya dan dia berkata : 
“aku telah mendengar Ibnu Umar berwasiat yang demikian 
itu”. Mendengar riwayat tersebut Imam ahmad berkata: 
“Kembalilah dan katakan kepada lelaki itu agar bacaannya 
diteruskan. 


5. Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf, Mantan Mufti 
negeri Mesir : 
“Tokoh-tokoh madzab Hanafi berpendapat bahwa tiap-tiap 
orang yang melakukan ibadah baik sedekah atau membaca 
Al-Ouran atau selain demikian dari berbagai macam 
kebaikan, boleh baginya menghadiahkan pahalanya kepada 
orang lain dan pahalanya itu akan sampai kepadanya.” 

6. Imam Syabi: 
“Orang-orang Anshar jika di antara mereka ada yang 
meninggal, maka mereka berbondong-bondong ke kuburnya 
sambil membaca Al-Guran disampingnya”. 

7. Syaikh Ali Masum : 
“Dalam madzab Maliki tidak ada ikhtilaf dalam hal 
sampainya pahala sedekah kepada mayit. Menurut dasar 
madzab, hukumnya makruh. Namun ulama-ulama muta- 
akhirin berpendapat boleh dan inilah yang diamalkan. 
Dengan demikian, maka pahala bacaan tersebut sampai 


19 Ibnul Gayyim al-Jauziyah, Yasaluunaka fiddin wal hayat, jilid I, h. 442 (dan 
dalam kitab al-Ruh). 


64 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


kepada mayit dan Ibnu Farhun menukil bahwa pendapat 
inilah yang kuat” 
8. Allamah Muhammad al-Arabi : 
“Sesungguhnya membaca Al-Ouran untuk orang-orang 
yang sudah meninggal hukumnya boleh (Malaysia : Harus) 
dan sampainya pahalanya kepada mereka menurut jumhur 
fugaha Islam Ahlusunnah wal-jamaah walaupun dengan 
adanya imbalan berdasarkan pendapat yang tahgig. (kitab 
majmu' tsalatsi rasail). 
9. Imam Ourthubi : 
“Ulama telah ijma' atas sampainya pahala sedekah untuk 
orang yang sudah mati, maka seperti itu pula pendapat 
ulama dalam hal bacaan Al-Guran, doa dan istighfar karena 
masing-masingnya termasuk sedekah dan dikuatkan hal 
ini oleh hadits: “Kullu marufin shadagah (setiap kebaikan 
adalah sedekah)”. 
10. Dalam Madzab Imam Syafi'i 
Penuturan Imam Nawawi”: 
“Dalam hal sampainya bacaan Al-Guran para ulama 
berbeda pendapat. 
“ Gaul yang masyhur dari madzab Syafti dan sekelompok 
ulama : Pahala bacaan tidak sampai. 
Menurut Syaikh Zakaria Al-Anshari?: Pahala bacaan 
tidak sampai jika Al-Ouran itu tidak dibaca dihadapan mayit 
dan tidak pula meniatkan pahala bacaan untuknya. 


20 Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah h. 13. 

21 Al-Ourthubiy, Tadzkirah al-Ourthubi h. 26. 

22 Imam al-Nawawi, Al-Adzkar, h. 140. 

23 Zakaria al-Anshari, Fathul Wahhab, Jilid II, h. 19. 


Welcome Sang Maut | 65 


v Oaul yang mukhtar (dipilih) dari pendapat Imam Ahmad 


bin Hambal dan juga Ashab Syafti berpendapat : pahala 
bacaannya sampai. Maka lebih baik adalah si pembaca 
menghaturkan doa : “Ya Allah sampaikanlah bacaan ayat 


ini untuk si fulan......” Pendapat inilah yang dipilih. 
Adapun syarat-syarat sampainya pahala bacaan ada 
beberapa pendapat : 
1. Syaikh Sulaiman al-Jamal': 


a. Pembacaan dilakukan di samping kuburnya 

b. Berdoa untuk mayit sesudah bacaan Al-Ouran 
yakni memohonkan agar pahalanya disampaikan 
kepadanya. 

c.  Meniatkan sampainya pahala bacaan itu kepadanya. 


Syaikh Ahmad bin Oasim al-Ubadi?: 


Jika seseorang meniatkan pahala bacaan kepada mayit atau 
mendoakan sampainya pahala bacaan itu kepada mayit 
sesudah membaca Al-Guran atau dia membaca di samping 
kuburnya, maka pahala bacaan yang didapatkan si mayit 
sama pahala yang didapatkan orang yang membacanya”. 


Akan tetapi, lebih baik dan lebih utama (sebagaimana 


disyaratkan oleh sebagian ulama Kitab Tanatut Thalibin Jilid 
1II/24) jika : 


a. 


Pembacaan yang dilakukan di depan mayit diiringi dengan 
meniatkan pahala bacaan itu kepadanya. 


24 Sulaiman al-Jamal, Hasiyatul Jamal, Jilid IV, h. 67. 
25 Ahmad bin Oasim al-Ubadi, Hasyiah Tuhfatul Muhtaj, Jilid VII, h. 74. 


66 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Pembacaan yang dilakukan bukan di depan mayit agar 
disamping meniatkan untuk si mayit juga disertai dengan 
doa penyampaian pahala sesudah selesai membaca. 


. Sedekah/Pahala untuk Orang yang Telah Meninggal 


Dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Saad bin Ubadah 
ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada ditempat, lalu 
ia datang kepada Nabi saw. untuk bertanya: Wahai Rasul- 
ullah saw. sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang 
saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah 
untuknya bermanfaat baginya ? Rasul saw. menjawab: Ya, 
Saad berkata: saksikanlah bahwa kebunku yang banyak 
buahnya aku sedekahkan untuknya (HR Bukhari). 


Dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita dari Juhainnah 
datang kepada Nabi saw.dan bertanya: Sesungguhnya 
ibuku nadzar untuk hajji, namun belum terlaksana sampai 
ia meninggal, apakah saya melakukah haji untuknya? 
Rasul menjawab: Ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu 
mempunyai hutang, apakah kamu membayarnya bayarlah 
hutang Allah, karena hutang Allah lebih berhak untuk 
dibayar (HR. Bukhari). 


Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam as-Syafi'i 
rahimahullah berkata: “Disunnahkan kalau di sisi mayat 
yang sudah dikuburkan itu dibacakan sesuatu dari ayat- 
ayat al-Ouran dan jikalau dapat di-khatamkan al-Guran 
itu seluruhnya, maka hal itu adalah baik.” 


Welcome Sang Maut | 67 


D. Dalil-dalil orang yang membantah adanya hadiah pa- 
hala dan jawabannya 


1. Hadis riwayat Muslim : 
Ayla A10 NE ya NI Alas aladil Sol al cala ISI 
dd gsda Ilo Mg gl cdy aitis ale gi 


Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka putuslah 
amalnya kecuali tiga : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat 
atau anak shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya” 


Jawab : 


Berdalil dengan hadist tersebut untuk menolak sampainya 

pahala kepada orang yang sudah mati adalah sangat keliru. 

Karena dalam hadits tersebut tidak dikatakan: “ingataa inti- 

fauhu (terputus keadaannya untuk memperoleh manfaat). 

Hadits itu hanya mengatakan “ingathaa amaluhu (terputus 

amalnya)”. Adapun amal orang lain, maka itu adalah milik 

(hag) dari pemilik amal (amil) untuk memberikannya pada 

orang lain. Oleh karenanya, pahala amal itu akan sampai 

kepada si mayit. 

Hal ini sama dengan orang yang berhutang lalu dibayarkan 
oleh orang lain, maka bebaslah dia dari tanggungan hutang, 
meski yang dipakai membayar utang itu bukan milik si mayit. 
Si mayit akan memperoleh manfaat dari orang lain”. (Syarah 
Thahawiyah hal. 456. 


2. Firman Allah OS. Al-Najm (53): 39 : 


Pad 


De gp Jo 


26 Ibnu Abil 1zz al-Hanafi, Syarah Thahawiyah, h. 456. 


68 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 


apa yang telah diusahakannya, 


Jawab : 


Beberapa jawaban ulama tentang digunakannya ayat ter- 


sebut sebagai dalil untuk menolak adanya hadiah pahala. Di 


antaranya : 


a. Dalam syarah Thahawiyah hal. 1455 diterangkan dua 


jawaban untuk ayat tersebut : 


1. 


Dalam pergaulannya yang baik, manusia akan mem- 
peroleh banyak kawan dan sahabat, melahirkan ba- 
nyak anak, menikah beberapa isteri, melakukan hal- 
hal yang baik untuk masyarakat dan menyebabkan 
orang-orang mencintai dan menyukainya. Oleh 
karenanya, banyak orang yang akan berdoa untuknya 
dan menghadiahkan pahala dari ketaatan-ketaatan 
yang sudah dilakukannya. Dengan demikian, pahala 
ketaatan yang dihadiahkan kepadanya adalah bagian 
dari usaha yang telah dilakukannya sendiri. 


Ayat Al-Ouran itu tidak menafikan adanya keman- 
faatan untuk seseorang dengan sebab usaha orang lain. 
Ayat Al-Ouran itu hanya menafikan “kepemilikan 
seseorang terhadap usaha orang lain”. Allah swt. hanya 
mengabarkan bahwa laa yamliku illa sa'ya (orang itu 
tidak akan memiliki kecuali apa yang diusahakan 
sendiri). Adapun usaha orang lain, maka itu adalah 
milik bagi siapa yang mengusahakannya. Jika dia 
mau, maka dia boleh memberikannya kepada orang 
lain dan jika ia mau, dia boleh menetapkannya untuk 


Welcome Sang Maut | 69 


dirinya sendiri. (jadi huruf “lam” pada lafadz lil insan 
adalah lil istihgag yakni menunjukan arti milik)”. 


Jadi ayat itu menerangkan hukum yang terjadi pada 
syariat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, bukan hukum dalam 
syariat nabi Muhammad saw. Hal ini dikarenakan pangkal 
ayat tersebut berbunyi : 


“Atau belum dikabarkan kepadanya apa yang ada dalam 
kitab nabi musa dan nabi Ibrahim yang telah memenuhi 
kewajibannya bahwa seseorang tidak akan memikul dosa 
orang lain dan bahwasanya tiada yang didapat oleh manusia 
selain dari yang diusahakannya”. 


b. Sahabat Nabi, Ahli tafsir yang utama Ibnu Abbas ra, ber- 
kata dalam menafsirkan ayat tersebut : 
Ayat tersebut telah dinasakh (dibatalkan) hukumnya da- 


lam syariat dengan firman Allah swt. Dalam OS. Al-Thur 
(52):21: 


Aa MN CE NA bar ng In 
Lg R3 en AA tag RS HARI bonals oa 
Ka 


3 Dn Ge 23325 . “ L £ 
ae - - “an - 2 
Done ESA sesak 3 s5) 


Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu me- 
reka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan 
anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada meng- 


27 Tafsir al-Khazin : 


"Yang demikian itu adalah untuk kaum Ibrahim dan Musa. Adapun ummat 
islam (umat Nabi Muhammad saw.), maka mereka bisa mendapat pahala dari 
usahanya dan juga dari usaha orang lain. 


70 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


urangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap 

manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. 

Jadi menurut Ibnu abbas, surat an-najm ayat 39 itu sudah 
terhapus hukumnya, berarti sudah tidak bisa dimajukan se- 
bagai dalil. 

c. Dalam Nailul Authar juz IV ayat 102 disebutkan bahwa 
kata-kata : “Tidak ada seseorang itu....” Maksudnya “tidak 
ada dari segi keadilan (min tharigil adli). Adapun dari 
segi karunia (min tharigil fadhli), maka bagi seseorang itu 
dapat memperoleh yang tidak dia usahakan. 


3. Dalil mereka dengan Surat al-Bagarah (2): 286 : 


Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) 
yang dikerjakannya. 

Jawab : 


Kata-kata laha maa kasabat menurut ilmu balaghah ti- 
dak mengandung unsur hasr (pembatasan). Oleh karena itu 
artinya cukup dengan : “Seseorang mendapatkan apa yang ia 
usahakan”. Kalaulah artinya demikian, maka kandungannya 
tidaklah menafikan bahwa dia akan mendapatkan dari usaha 
orang lain. Hal ini sama dengan ucapan : “Seseorang akan 


28 Tafsir Khazin juz IV/223 


Welcome Sang Maut | 71 


memperoleh harta dari usahanya”. Ucapan ini tentu tidak 
menafikan bahwa seseorang akan memperoleh harta dari 
pusaka orang tuanya, pemberian orang kepadanya atau hadiah 
dari sanak familinya dan para sahabatnya. Lain halnya kalau 
susunan ayat tersebut mengandung hasr (pembatasan) seperti 
umpamanya : laisa laha illa maa kasabat (Tidak ada baginya 
kecuali apa yang dia usahakan atau seseorang hanya mendapat 
apa yang ia usahakan). 
4. Dalil OS. Yasin (36): 54: 

8. 


PJ La spa AP 2 “58 Ta 
KE IA NA Ia ME Y IU 


Aa Sae 
Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan 
sedikitpun dan kamu tidak dibalas, kecuali dengan apa 
yang telah kamu kerjakan. 
Jawab : 


Ayat ini tidak menafikan hadiah pahala terhadap orang 
lain. Dari konteks ayat tersebut dipahami bahwa yang dinafikan 
itu adalah disiksanya seseorang sebab kejahatan orang lain, 
bukan diberikannya pahala terhadap seseorang dengan sebab 
amal kebaikan orang lain. Substansi ayat ini sesungguhnya 
adalah keadilan mutlak pada Allah dalam menetapkan hukum 
terhadap hambaNya yang betul-betul jauh dari perbuatan 
dhalim. 


72 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


TAKZIYAH 


A. Pengertian Takziyah 


Takziyah berasal dari akar kata 4:25 - (jay — (Sye yang 
bermakna sabar, menghimbau agar bersabar, atau membantu 
melapangkan dada seseorang yang sedang ditimpa musibah. 
Takziyah artinya berkunjung dan berucap kepada orang yang 
mendapat musibah karena ada anggota keluarganya yang 
meninggal. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa 
definisi ulama. Akan tetapi semuanya tidak keluar dari makna 
lughawi di atas. Di antaranya adalah sebagai berikut : 


1. Syarbini al-Khatib : “Menasehati orang yang berduka cita 
untuk tetap sabar. Mengingatkan ganjaran yang dijanjikan 
bagi orang sabar dan kerugian bagi orang yang tidak 
sabar. Memohonkan ampunan kepada si mayit, agar tegar 
menghadapi musibah.” 


2. Imam Nawawi : “Takziyah adalah menyabarkan, dengan 
wasilah apa saja yang dapat menyenangkan perasaan 
keluarga mayit, dan meringankan kesedihannya.” 

3. Imam Al-Bhuti Al-Hambali : “Takziyah adalah menghibur 
dan memberi semangat kepada orang yang ditimpa 


Welcome Sang Maut | 73 


B. 


musibah agar tetap sabar. Mendoakan si mayit bila ia 
seorang muslim atau muslimah.” 


Ibnu Gudamah : “Menghibur keluarga mayit dan mem- 
bantu tunaikan hak mereka, serta senantiasa berada di 
dekat mereka” 


Hukum Takziyah 
Para fugaha sepakat bahwa hukum takziyah adalah 


sunnah. Tidak ada seorang pun memperselisihkan hal ini. 


Hukum takziyah disunahkan (mustahabb) sekalipun kepada 


seorang zimmi (orang kafir yang mendapatkan perlindungan 


dari Negara Muslim). 


1. 
2. 


Ad-Dardiri : “Disunatkan takziyah untuk keluarga mayit.” 


Ibnu “Abidi : “Disunatkan takziyah bagi siapa saja. Untuk 
perempuan tentu bagi yang tidak menimbulkan fitnah.” 


An-Nawawi : “Imam Syaffi dan murid-muridnya berpen- 
dapat bahwa takziyah hukumnya sunnah.” 


Ibnu Gudamah: “Disunatkan untuk takziyah kepada ke- 
luarga mayit. 

Sejauh ini, tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini, 
hanya saja Imam al-Tsauri membatasi hukum sunnah 
di sini sebelum dikuburkan. Setelah penguburan selesai 
takziyah tidak dianjurkan lagi, karena segala urusan yang 
berhubungan dengan mayit telah selesai. 


Al-Wazir bin Habirah: “Semua ulama sepakat, bahwa hu- 
kum takziyah adalah sunnah.” 


Dari pernyataan ulama-ulama berbagai mazhab di atas 


maka jelaslah bahwa hukum takziyah hanya sunat. Tidak 


74 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


ada seorang pun dari mereka yang menyatakan wajib, atau 
sebaliknya, bahwa takziyah tidak boleh. Kendati demikian, ada 
beberapa dalil yang menyatakan bahwa takziyah itu masyru 
seperti di antaranya: 


2d Ao Al ola Atuna 3 pelak oli (3s ya 
Le banda: JS Ueotera Lau AI gang 1 3 lte 


“Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa 
menghibur saudaranya yang seiman kala ditimpa musibah, 
maka Allah akan mengenakan ia sebuah pakaian berhias 
dengan warna hijau menyenangkan di hari kiamat 
kelak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang 
menyenangkan itu? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu sesuatu 
yang membuat orang iri padanya.” (HR Anas r.a. 


“Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa menghibur sauda- 
ranya yang ditimpa musibah, maka ia akan memperoleh 
pahala seperti pahala orang yang ditimpa musibah tersebut.” 
(HR Abdullah bin Masud r.a) 


3 IS Ga IS GE H3 
“Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “barang siapa 
menghibur wanita yang kehilangan anaknya (wafat), maka 
Allah akan memakaikannya pakaian kebesaran di dalam 
surga.” (HR Abu Bazrah r.a). 


Welcome Sang Maut | 75 


C. Waktu Takziyah 
Beberapa pendapat ulama : 


1. Imam Nawawi, Hambali, Sufyan As-Sauri, takziyah 
disunahkan sebelum jenazah dikubur dan 3 hari 
sesudahnya. 


2. Hanafi berpendapat takziyah disunahkan sebelum jenazah 
dikuburkan. 


3. 'Takziyah disyari'atkan dalam jangka waktu tiga hari 
setelah mayitnya dikebumikan. Jumlah tiga hari ini 
bukan pembatasan yang final, tetapi perkiraan saja 
(kurang lebihnya saja). Dan jumhur ulama menghukumi 
makruh, apabila taziyah dilakukan lebih dari tiga hari. Ini 
berdasarkan sabda Rasulullah saw. 


—R ca Je Ani SL 3 aga AL Ia dia 


- 


1. 
TAN 


F sasa Ant ALA a35 Ja . 


Tidaklah dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman 

kepada Allah dan hari Kiamat, untuk berkabung lebih 

dari tiga hari, terkecuali berkabung karena (ditinggal mati) 

suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. (HR 

Bukhari, 2/78: Muslim, 4/202) 

Alasan lainnya, setelah tiga hari, biasanya orang yang di- 
tinggal mati, bisa kembali tenang. Maka, tidak perlu lagi untuk 
dibangkitkan kesedihannya dengan dilayat. 


4. Jumhur ulama membolehkan melayat (takziyah) tidak 
dalam jangka waktu tiga hari tersebut. 


76 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


5. Sebagian ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah : Tidak 
ada batasan waktu. Sebab, menurut mereka, tujuan ta'ziyah 
adalah untuk mendoakan, memotivasinya agar bersabar 
dan tidak melakukan ratapan, dan lain sebagainya. Tujuan 
ini tentu saja berlaku untuk jangka waktu yang lama. 


D. Tujuan dan Hikmah Takziyah 


Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, takziyah juga 
memiliki tujuan dan hikmah, baik secara tersurat maupun 
yang tersirat. 


Tujuan takziyah adalah menghibur keluarga yang ditinggal 
agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya. 
Jika tidak dihibur maka keluarga almarhum/almarhumah 
bisa menangis dan susah. Keadaan demikian, menurut satu 
riwayat, akan memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap 
almarhum/ah. Takziyah juga merupakan maw'izah (nasihat) 
bagi pelaku takziyah agar mengingat kematian dan bersiap- 
siap mencari bekal hidup di akhirat karena maut dating tanpa 
memandang umur dan waktu. Kedatangannya tak dapat 
ditunda atau dimajukan. 


Hikmah takziyah di antaranya : 


a. Dapat meringankan beban keluarga si mayat, terutama 
dari segi mental, sehingga merasa sedikit terhibur. 

b. Memotivasinya untuk terus bersabar menghadapi musi- 
bah, dan berharap pahala dari Allah. 

c.  Memotivasinya untuk ridha dengan ketentuan atau gadar 
Allah, dan menyerahkannya kepada Allah. 

d. Mengingatkan akan kematian 

e. Penghormatan terakhir pada almarhum/ah 


Welcome Sang Maut | 77 


Ikut mendoakan almarhum/ah 
Mempererat tali persaudaraan umat muslim 
Adanya pahala bagi orang yang berta'ziyah. 


Ih Ha mM 


Menyediakan Makanan 


Dalam ritual tahlilan, biasanya keluarga mayit menyediakan 
makanan untuk disuguhkan kepada tamu yang hadir dalam 
acara tersebut. Suguhan makanan tersebut diniatkan sebagai 
sedekah. Bagi keluarga mampu dan berkecukupan, tidaklah 
menjadi masalah. Tetapi, bagi keluarga yang kurang mampu, 
tentu tradisi ini akan menambah kesusahan. 


Rasulullah saw. memerintahkan para tetangga atau karib 
kerabat keluarga yang berdukalah yang mengulurkan bantuan. 
Baik itu berupa makanan atau apa saja guna meringankan 
beban sekaligus menghibur mereka. Karenanya ungkapan 
rasa belasungkawa pun terkadang ditunjukkan dengan mem- 
bawa sesuatu (baik berupa uang maupun makanan) untuk 
melancarkan prosesi penguburan jenazah. Rasulullah saw. 
bersabda: 


Oa Gis SANA Fe PA AS UL: Jb 325 2D Os dll aa It 
Ga MA AAA ta sin 225 yuan La dad JB 


39 wali ala, peda 
“Abdullah bin Ja'far berkata: “Tatkala datang berita bahwa 
Ja'far telah terbunuh, Rasulullah saw. bersabda: “Buatkanlah 
makanan untuk keluarga Ja'far! Karena telah datang kepada 
mereka hal yang menyibukkan mereka.” (HR. Asy-Syafi'i 
dan Ahmad). 


78 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Oleh karena itu, sepatutnya yang menyediakan makanan 
bagi keluarga yang dilanda musibah adalah tetangganya, 
bukan keluarga yang berduka. 


Tradisi menyediakan makanan kepada tamu pada saat 
berduka, tidak dapat dilepaskan dari tradisi atau kebiasaan 
masyarakat secara umum untuk melayani tamu dengan 
sebaik-baiknya sebagaimana anjuran Rasulullah saw. Pada 
kondisi atau situasi apapun penghormatan kepada tamu masih 
selalu dikedepankan. 


Pendapat lain yang memperbolehkan keluarga si mayit 
menyediakan makan bagi para pentaziah di saat tahlilan 
merujuk pada hadits yang menganjurkan supaya mereka 
bersedekah dengan niat agar si mayit mendapatkan pahalanya. 
Dengan demikian pahala menjamu pentaziah saat tahlilan 
semata-mata dimaksudkan untuk dihadiahkan bagi si mayit. 


Akan tetapi perlu kiranya diingat bahwa memberi makan 
para pentakziyah dalam kondisi duka seperti ini tidak Wajib. 
Oleh karenanya, jangan sampai keluarga yang berduka 
memaksakan diri menjamu tamu. Apalagi sampai berhutang 
demi memenuhi kebutuhan jamuan tersebut, atau lebih 
mendahulukan jamuan daripada hal-hal lain yang sifarnya 
wajib, semisal menunaikan wasiat dan melunasi hutang- 
hutang si mayit. 


Welcome Sang Maut | 79 


TAHLIL DAN DO'A TAHLIL 


A. Pengertian Tahlil 


Tahlil adalah suatu acara seremoni sosial keagamaan 
untuk memperingati dan sekaligus mendoakan orang yang 
meninggal. Disebut acara sosial-budaya karena tahlil hanya 
dikenal dan dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia. 
Bahkan di Malaysia, tahlil juga dilakukan pada acara do'a 
selamatan, kenduri dan baca doa untuk keluarga. Disebut 
acara keagamaan karena sebagian besar bacaan-bacaan dalam 
tahlil diambil dari Al-Gur'an dan Hadis yang bertujuan untuk 
mendoakan orang yang meninggal. Berikut adalah Doa dan 
Tahlil kepada orang yang meninggal: 


Asia Gila 3 el Ga A33 Ita2 Ji 
Giaitah ig eLalali3 Gila Geli Al Ig Gian 
Hana uHAN ASI ata 


80 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Jaa Ga ilaae ah Ubah JI Load 

Fei (21 (Abdurrrahman Ambo Dalle) 

233 Lagi Leo LAI Gala Os 2S 5 
KAU (3123 Usls 13 Kota Gel Wogiad 
(2323 dalan HA KAA Goa Kan Uh jalang 


0. 


ena asalaji 

MI yA AI aa 

SG 3 Alap pe Ap Sta AN IST AIM 34 JS 
AS 1338 

Jah aliy A81 Adil Al VI JI Y 

MEI MI ag 

ISI Gn yag GIS lagk os Gal On Sos US 
Ata IS) al 3D yag aa GARA SA ag 33 
Jai alta KST Adil Al VI JI Y 

MEI GAS II ea 

Si ba Geli AI) jali Ella gali Lana Set JS 


Ga geli! o9ato 3 Cragingi Gal God Goltagil 


Welcome Sang Maut | 81 


se akal 

Aas allp KST Adil Al VI AN Y 

PI ye AI 

Oei a33 SL ani GRI Gek 55 dl Sal 
batas pria Intl Gadl Erakiad GIE 223 SI 
inai Lal YG pagi snysaAn AE gia Sesali Gal 
SIB LB II MESIN BUS all AA ASI dil ia 
Lag Ball 34k odalh Ogiahi Gidl Gatal) 
Ga Usil Ua3 SI) ISI Lay Ogah GhA6. Ogah paali333 
el fan Er SAB Ie Sila 03133 pd 33 HS 
Goal! aa 

KI SS AYI AJI 313 AI AKI 

Sbs DANG Ain BASE Ask dpl ya VI AJI A0 
Alas SL YI dai RAI SAS Ga ya Gap ALI 
59 Lagdaio 9333 V9 a19 clgadll dia) png EL 
Jeda LI 

Sambil Ga Ie Ol3 GAN 3 Lag mela dl la dll 


82 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


— aa baka 

3 dis) Ga Jai ig Ken ag 12 na 
San Skil G5 SElAt Ksp Watata 

SAS La Lega Sai US UP Using VI Ui dil CAK Y 
ie) Lada Jai ap 2 baal, Kita o! 2 33 
Ur aila Ba asi NX tangis Gi sala Lie Cacl3 A 
VX Bias SI Aib tas) ai aa Je 

Ie SI Sala La Tt Lay Al lia Lyiol adi 
Y Xu #LAils 

as Sera Aa GI call al “Sule 416533 dil A33 
is Ia #Soabasg call dai SI (Si Sie Gada Ai Ay 
TA Iga ee Si G Pal 2 Gatal SESAMA al Gl 
Saat Je PMA aka das AIM Lasld 3Alng ada 
akte Jl Se3 ak Wgag Kai cat 033 Selagi 
BSI SES3 AB SslaS S1 23 Sela giaa She 1452 
Gol 2,53 5 JAE 

Ps: Asta sai Se Ia drs Io KN 


Welcome Sang Maut | 83 


Sak AIA Cai Ji Se Ae Upag Cuka deal 
SS JAE3 OSIS SSS AB Sala 31223 Sista giaa 
OB D3 

HAN Ta 2 salah Ja Sei eka Io HUI 
Wika glns 3322454 Cai Jl Jas» pa anna 
S,S3 Ce (la23 na SES LS 5 Ala 5159 
Jiby Hlboi Lila G2 Jl Al yang Alus 
JII Aki US pa Ml A29 Oisadl Al 
abal JAN dil VI 8333 J3SN9 Sudi! a33 
VX pda Ai pakai 

SY AS dakga P2 AYI AJY SS alel SI akasi 
LX YI u, Gb SL IS Basa 3 
If La Y al 

ai 25 24 AYI JS 

dil Ig Iisa AN VI AJI 

lag la Ian Rb JASA Ie Uso MA 

Alia dala Io 256 MAA Ie Up Al 


84 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


YYX daa dil Gleiha dalang Al Gila 

BS A15 Al J5 254 Lagi Bls Je to pdl 
plug 

HI Kent AI Ji ai Ungia Bia Je Uta All 


Amil! Giasel alng 


maan KaangaN 


B. DOA SETELAH TAHLIL 
SN GS Lil lag sea OA Ga di Bgt 
I5A5 Oras SAS GUA NAS Gadlali 25 Alt SAI 
IV (Ala LS Sa SI 5 Sia 131503 Anni 313 
“sala penla03 H3 
eling Iko GUSI GAS baka Jie peltag Ito HI 
ain dl Isi 
Lg sela! IAI Ga BSA La Sol Uso3i3 Ja RAN 


Oles J3 Ga BAL Lag Ul YI AI V J33 Gs BLS 


Welcome Sang Maut | 85 


3 eling ala AN Sio ll sea a39 al 


U323 ikal 3583 Uatak3 Unusg Gaga Bas Jl 
dslasall3 Jaana ska Ga d3 ata dls uan 
Gila ska Sina SISA 2G Sbs 
Al Jul  Gaalell piat3 Okalkli Gaal, 
Geblnsh Jl Cod Sisa ASIN GAN 55 

(Abdurrrahman Ambo Dalle) ds! awal Cr luue 
Gkie gi 9 celakiakg Otobiak! Ga pasal Jai sad JI Ai 
0353 Lay Lai Kooliah SNI dolan Ga ca 5 
08 dl Koyiad Gakig Us A23 Lala 3 Usa LS Jl 
LES Legi fenomena ang AAN dating CA GAS 


(sebut nama tuan rumah laki-laki/perempuan) 


Iri ARI tatke El3 ArAlI AAS Aira WM 
JASA AN VI ASI JAN ja 333 JA Je Fail KASN 


al 355 


4323 (A/LAB/LA) A55 (RA) Ad pati Al 


86 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Am) Aj A15 (BAHAR) Az Lisl5 (an/Laa/B) 
/kaB/AS) Aluil3 «(ad/Lab/La) Asha gt033 «(aa/Lah 
LS GUA Sa (sa/Laa/Us) 413 sadis aids AL ( js 
BI (S8/L8/L3) Alusig adal Ga Gan Lgi Ata 
/Usa/La) Alai Eye K3 Mei3 “(ma/Lag/La) 015 Ya bis 
Sa (B/L/LS) Bikel3 “dial (Ad/ 8/13) 43-13 «(aa 
MI pISE3 RAN lia 

/Lah/4) 335 U67 V3 (B/LAB/L3) 531 Lia ai 220 
(A/LaB/ LA) Up UiI,2515 (ah 

bjuS3 Urissoglusli3 Gualk3 Lipa Ha asal 
BESI G,S53 

ka 451833 583 ALAMI Ie da3 Us AAS Ga AI 


| 


JA SE 9 Atas 533 G3 Ain GAN 3 USU 


va Madi d1511p3 4 ali Sarla 2 Jios 
Lacalal Salad “Gg dust 


Welcome Sang Maut | 87 


SURAH YAASIN 


A. Keutamaan Surah Yasin 


Surah Yasin adalah Ibu dan Jantung Al-Ouran. Rasulullah 
saw. bersabda: 


ll ai wa 13 ag yag OLI da9 Ld eta II UI 

Calya pie OLI 3218 Ugelyan 

“Tiap-tiap sesuatu ada jantungnya. Jantung al-Guran 

adalah Yasin.Sesiapa yang membaca Yasin, Allah tuliskan 

bacaannya dengan sepuluh kali membaca al-Ouran.” (HR: 
Tirmizi r.a.) 


Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengamalkan 
Surah Yaa Sin : 


1. Membaca, memahami dan mengamalkannya. Memba- 
canya berulang kali tanpa pernah berusaha memahami 
maknanya, sama halnya dengan hanya mengamalkan 
kulitnya tanpa memahami isinya. Oleh karenanya, baca 
dan fahamilah, agar dapat mengetahui mengapa Surah 
Yaa sin menjadi sangat istimewa. 


88 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Dalam Al-Ouran terdapat 114 surah. Yaa Sin hanyalah 
salah satu dari 114 surah dalam Al-Guran yang penuh 
hikmah. Semua ayat dalam Al-Guran mengandung 
nilai-nilai yang berharga bagi kehidupan manusia. Oleh 
karenanya, pengamalan Al-Ouran tidak hanya terbatas 
pada mengamalkan surat Yaasin saja dengan mengabaikan 
surah-surah lainnya. 


Jangan menjadikan Surat Yaasin —atau ayat apapun dalam 
Al Ouran- sebagai mantra yang diyakini dengan ritual 
(tatacara tertentu) bertuah untuk mengabulkan ber- 
bagai keinginan, karena hal ini bisa menjerumuskan 
pada praktek syirik. Yakinilah, bukan bacaan atau tulisan 
suratnya yang “mustajab”, tapi segala sesuatu hanya bisa 
terjadi bila Allah berkehendak. 


Surah Yasin 
Se OLAN Ga SLS 
LAN ASI Hi ag 


@, — 


2 


— 


Yaa siin 


DB SM Ola 1 
Demi Al-Our'an yang penuh hikmah. 


Dika BI 
s2 OS : $ 


Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. 


Welcome Sang Maut | 89 


5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa 
lagi Maha Penang 
Giok Ab aU: yo La K3 al 
6. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang 
bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, 
karena itu mereka lalai. 


Pak AA Ona an Aa PN re Sa 
Dos PAT AN Ui Gs 
7. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan 


Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak 
beriman. 


- £ £ g 
| 


H5 SENI JI G3 IE al Y ag U 


8. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher 
mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka 
karena itu mereka Dn 


Pp 2 Ec 


“and A3 -4 
Hugren N 


9. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di 
belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) 
mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. 


90 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


3 


10. Sama saja naa mereka aah kamu memberi sebaga 
kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan 
Tana mereka, mereka tidak akan beriman. 


5 / 


11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada 
orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang 
takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia 
tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira 
dengan ampunan dan pahala yang mulia. 


PJ 


- RP Pi BA aa 
La 3 mala ad Sea Hal BLU 


12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati 
dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan 
bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu 
Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh 
Mahfuzh). 


God WAE ag PI Anh 
13. Dan aa bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu pen- 
duduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada 
mereka. 


Welcome Sang Maut | 91 


HK, Ao - Pa Pe. Gt 2,20 5 LA, 2 
UI US KIE Es Un pa58 SI | Uli SJ 


14. 


15. 


16. 


17. 


92 


£ » 
| 


3 3 A2. 
Soda KI 
(yaitu) Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang 
utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian 
Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga. Maka ketiga 
utusan itu berkata: “Sesungguhnya Kami adalah orang- 
orang di utus kepadamu”. 


£., - KD gr ega ET au ya 


Mereka menjawab: “Kamu tidak lain hanyalah manusia 
seperti Kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menu- 
runkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta 
belaka”. 


aa Te bat pa PA Ta 
Dosa SINAR ES 


Mereka berkata: “Tuhan Kami mengetahui bahwa sesung- 
guhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu”. 


KTA LA GT 
“IS EL 
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan 
(perintah Allah) dengan jelas” 


Dr. Fatmawati, M.Ag. 


P3 
Gu gg Ao ob 23 aa Ta Pra Hg 
P3 LN “2 
Sadis 
—Z& — 


18. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami bernasib malang 
karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti 
(menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan 
kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami” 


Dki pai 3253 ol Sg LG 


19. Utusan-utusan itu berkata: “Kemalangan kamu adalah 
karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan 
(kamu bernasib malang)? sebenarnya kamu adalah kaum 
yang melampui batas”. 


347 


- — Ly 3 
#2 2 


20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan 
bergegas-gegas ia berkata: “Hai kaumku, ikutilah utusan- 
utusan itu” 


Dina ng POR Ta AS ' Si 


21. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan 
mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. 


Welcome Sang Maut | 93 


22. 


Ta 2 ATT Be xg En 
Dp Ih sa SA KAYU 


Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah men- 
ciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (se- 
mua) akan dikembalikan? 


Fa ata Ld 8 2 Gg 2.2 Ag al A3 
SN jpg yA! Ud Ol RI 20093 ya A5 


23, 


24. 


29, 


26. 


4 Inn Pa 38. 
Duga V9 EA ea 
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selainnya 
jika (Allah) yang Maha Pemurah menghendaki kemudha- 
ratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi 
manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) 
dapat menyelamatkanku? 


Wp Jl II !! 


Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kese- 
satan yang nyata. 


(3) 


Dota Kepala JJ 
Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka 
dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku. 


ne aa ea Ta 
Diosel sea Jb AAN Jai Ja 


Dikatakan (kepadanya): “Masuklah ke syurga” Ia berkata: 
“Alangkah baiknya Sekiranya kamumku mengetahui". 


94 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Dao 5 de HE 
27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepa- 


daku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang 
dimuliakar'. 


29 Nee | Ne Te na Te 


( ja 
28. Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah 


dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak 
layak Kami menurunkannya. 


2 Pa Ne An PKN Te 
(HI O9 he AR sb OA 9 A1 Ylc56 ol! 
29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan 
suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati 


Doa 
30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba 


itu, tiada datang seorang Rasulpun kepada mereka 
melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. 


£ 


Do al Toga Ai Ri gali 


31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat- 


umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan 


bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) 
itu tiada kembali kepada mereka 


Welcome Sang Maut | 95 


DowBAGN LPS 05 


32. Dan Setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi 


Se kami. 


AN 


33. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi 
mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi 
itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka 
daripadanya mereka makan. 


ad & ad 2 
go 0 - 25 gd w “.- - Puan 
: Ke 63-33 13 It CA Ld la 3 
: V 
PP 0 pe) 5 9 Kai OP $ : AP “3 


P3 tato 


Do 


34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan 
anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. 


A2 rd 5 £ 8 7» 
Con BEI ad Ala Lag cegah ya LA 


35. Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa 
yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah 
mereka tidak Na baba 


£ 0 4 


v3 Ge ea bear ENI Ie sea sa 


AT 


Dosa 3 Kg pas 


36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan- 


kelaan 


pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan 


96 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang 
tidak mereka ketahui. 


Tea Dae Ap 4 Tenan 
Works ea 153 GOT Alas JA 
37. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka 


adalah malam: Kami tanggalkan siang dari malam itu, 
Maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. 


(aa - Pi 
Ne an ea Ph ee 
38. Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demi- 


kianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha menge- 
tahui. 


LAN. 


Dio Se 35 Ji 33 bl, 
39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, 
sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) 
Kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. 


40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan 
malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing- 
masing beredar pada garis edarnya. 


Tu 


D ETIL 3 TN Ua Urea 


41. Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka 


Welcome Sang Maut | 97 


42. 


43. 


44. 


adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam 
bahtera yang penuh muatan. 


- 
nu Gua PA eng 2 


Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka 


kendarai seperti bahtera itu 
en Re IN oa Aa Ka DN ane 
Das ibu pa NA re Sea sh 
Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan 


mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak 
pula mereka diselamatkan. 


Dos JA RAN) 
Tetapi (kami selamatkan mereka) karena rahmat yang 


besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan 
hidup sampai kepada suatu ketika. 


ST KA Up Kanal aa UT AG Ja 155 


45 


46 


“aa Oa 
. Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Takutlah kamu 
akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan 
datang supaya kamu mendapat rahmat”, (niscaya mereka 
berpaling). 


Pn AA Lia an Ai Peaya 2 0 na 


. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda 
dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan 
mereka selalu berpaling daripadanya. 


98 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


JAS AN EN BI Panah salak tahi nia 


47. 


48. 


49. 


50. 


Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Nafkahkanlah se- 
bagian dari rezki yang diberikan Allah kepadamu”, maka 
orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang 
yang beriman: “Apakah Kami akan memberi Makan ke- 
pada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah 
Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan 
dalam kesesatan yang nyata” 


#Z&- .» - PG TAG ( 
(BD OBake ES oo) ASI Ii GG OSN 


Dan mereka berkata: “Bilakah (terjadinya) janji ini (hari 
berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?” 
A83 F-£ Na On 


“ Ogan mid Ud pn NI LP 


Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja 


yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang 
bertengkar. 


- 


Oa el II Yoni pala YG 


Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan 


tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya. 


Welcome Sang Maut | 99 


2 Ta mg ae Ma ente 
AD glasn 3) SAPI ia Al JSI 
51. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar 


dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan 
mereka. 


Pen 


RI A53 Lo ISuh Bada ya Ci kn Ip Kyu J6 


5 $. ta se Ay 
Dad G0 


52. Mereka berkata: “Aduhai celakalah kami! siapakah yang 
membangkitkan kami dari tempat-tidur Kami (kubur)?” 
Inilah yang dijanjikan (Tuhan) yang Maha Pemurah dan 
benarlah Rasul- rasul(Nya). 


Dona al HA 2 153 200 EYE) 


53. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, Maka 
tiba- tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. 


mr TI 
ena es 


54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedi- 
kitpun dan kamu tidak dibalas, kecuali dengan apa yang 
telah kamu kerjakan. 


Ao» £ 


Da Ja sa 


100 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


2: 


56. 


57. 


58. 


59. 


Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang- 
senang dalam kesibukan (mereka). 


2 Big — Eae - oa LE 
DSA BNI Ie Jab GR 


Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang 
teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. 


- - 
Pa en Un 


Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan 
memperoleh apa yang mereka minta. 


De 3 YP Y: ppm 


(kepada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai ucapan sela- 
mat dari Tuhan yang Maha Penyayang. 


Dn na gb, A0n 2 
ai AI ar 
Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): “Berpisahlah 


kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, Hai 
aa yang berbuat jahat. 


JI Gea asa ana 4 SI KA Nie 


60. 


Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani 
Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesung- 
guhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”. 


Welcome Sang Maut | 101 


an, aa ar en aa 
Be mmm YES J9 013 


61. Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang 
lurus. 


Le n g 1 Ea 
Sd PSSI Ta San AK JS AI, 


62. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian 


NN 


besar diantaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan? 


63. Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya). 


II 1 Anas 
Sapi AAS Un pl Lao 
64. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu 
dahulu mengingkarinya. 


Ja Egg 5 oE ga 2E 2-2 
2 Ana 2 ed an, Na T Bar 2 
MI SSI adl KA meng Ye A2 pal 


65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, dan berkatalah 
kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah 
kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. 


GE 2 8 3. 0 BE AL oa mL 
TAN au Peaa NUN AN , .» ata: pr 
LK R33 

aa 


66. Dan Jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan 
penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lom- 


102 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


ba (mencari) jalan, maka betapakah mereka dapat meli- 
hat(nya). 


Aa No ean PA Sana an Rar mantu 


(Da 3 
67. Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah 
mereka di tempat mereka berada: Maka mereka tidak 
sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali. 


2) Oia Sei ga 533 
68. Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya 
Kami kembalikan Dia kepada kejadian(nya). Maka Apa- 
kah mereka tidak memikirkan? 


033 la Dl 511 nan anta 

69. Dan Kami tidak mengajarkan Tn kepadanya (Muham- 
mad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Our'an 
itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi 
Lebay 


(“ ap JIN EOS aah 
70. Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada 
orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah 
an “5 —— orang-orang kafir. 


BN 


Welcome Sang Maut | 103 


71. 


12. 


73, 


74. 


75. 


76. 


Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya 
Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, 
yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan 
kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? 


ak ega SN tega 
Doli S5 Ga meh UAS 
Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk me- 


reka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka 
dan sebagiannya mereka makan. 


Pn 
mS ik 32 FA aa Agnna Tan TU 
Bo ES NI So) Uang maba G3 3 
Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan 
minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? 


Pa A3, 8 A3, LL 3 Ne et 

Di apes la AI Ml gd ya TA 
Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, 
agar mereka mendapat Aga an 

2 : 3 3 

(Dora Ia AI Ey ara $ Ogaolari 
Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal 
berhala- berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk 
menjaga mereka. 


Maka NN ucapan mereka ae kamu. Se- 


sungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka raha- 
siakan dan apa yang mereka nyatakan. 


104 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


77. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami 
menciptakannya dari setitik air (mani), Maka tiba-tiba ia 
menjadi penantang yang nyata! 


ke 3 
Pa LAS An ga te L 
S3 SI gaya JU sah (gmg Yeo UI 3 


#3 


Di 
78. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa 
kepada kejadiannya, ia berkata: “Siapakah yang dapat 


menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?” 


- 


5G 3 a “3 3 Nae gen E NA Kg BN 
(Didee IS3 23 3 Jgi LaLi3I GAJI Kan3e J3 


79. Katakanlah: “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang men- 
ciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui 
tentang segala makhluk. 


R3 al GE ANT LAI 3 II Jas cai 


33 

Du 
80. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang 
hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu”. 


2 £ “ £ 2 . AT r AS 

BE ol Ya yasis GENG oAN HE SAI GI 
Ka aa Tea Ge 
Da GE yag Ie ae 


81. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu 
berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? benar, Dia 


Welcome Sang Maut | 105 


82. 


83. 


berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha menge- 
tahui. 


E j2 - 


Dora Ad Jaksa Cb SIN Lesi 


Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki 
sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” Maka 
terjadilah ia. 


2 ana AA nia Ia Sa 5 Go ya” 


Maka Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan 
atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. 


Doa Yasin 


MI 3 LI pa 


IS Oa obi GL Lega UK Ge Al Ol 
ASI Sp naa JRS Ha Obi Oggaa pg 
A33 G3 ad das SI Ela S5 ISL saat Led ogilN3 
5 Hoa MG yah bara sat gal Glets 
De Len3 ARI HA SE DAY DA pdl ia 
AA Lagid Gis 2IN Goat! mas Bara 
Ji saat Ga A13 SL ito Cklg Cit Cl 


106 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


US S3 Gis Lag Uda ab Ls Gis IAI Uli og 
Ula 21 Uip33 Le 6 (sii E)Wasl3 Uelail 
Asal atasi 2o13AN Sl SKI 


D. Yasin Fadhilah 


Yasin Fadhilah adalah surat Yasin yang di dalamnya 
disisipi kalimat-kalimat yang berisi do'a atu bacaan tertentu 
selain al-Guran. Yasin Fadhilah itu tidak ada dalam Kitab 
Suci Al-Ouran. 

Membaca doa atau kalimat lainnya di tengah-tengah surat 
yasin atau surat yang lain, hukumnya sunnat apabila do'a atau 
kalimat-kalimat tersebut relevan (ada keterkaitan) dengan 


tuntutan makna ayat/surat yang dibaca itu. Tersebut dalam 
kitab Ihya Ulumuddin juz I hal. 279 : 


0 


AL 381519 53 mita masi AL 3 ISI Saad elit 133 
Bia dia 3han 33 Os “Akta U5 Jihan 63 
ada 3 d5 Lulo SUS Uani3 laila jitu 33 

Artinya : 


ET 


“Di tengah-tengah membaca Al-Ouran, ketika seseorang 
melewati suatu ayat yang berisi mensucikan Allah, 
dia bertasbih dan bertakbir, ketika melewati ayat yang 
berisi permohonan dan minta ampunan, dia berdoa dan 
beristighfar, ketika melewati ayat yang berisi harapan 
dia mengajukan permohonan dan ketika melewati ayat 
yang berisi hal-hal yang menakutkan, dia memohon 


Welcome Sang Maut | 107 


perlindungan. Itu semua dia lakukan dengan ucapan lisan- 
nya atau digerakkan dalam hatinya”. 


Berdoa di tengah bacaan Al-Ouran juga pernah dilakukan 
oleh Nabi saw. sebagaimana tersebut dalam hadits riwayat 
Imam Nasaai : 


Faling AalE Ai Io GA ai JI) Io AR ARA GE 
Sa ISI3 33219 0259 HlSe As ja 13! SKS 43 AI 
G3 Oia d5 S Ugin OS Lead 283 Aa25 Al, 
ASI 3 Oles dog ru 39 sebal. 
Artinya : 
“Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ra. bahwa dia 
melakukan shalat malam di samping Rasulullah SAW. beliau 
membaca surat ketika sampai pada ayat yang menerangkan 
adzab, beliau berhenti dan meminta perlindungan dan 
ketika sampai pada ayat yang menerangkan rahmat beliau 
berhenti dan berdoa meminta rahmat, ketika ruku' beliau 
membaca Subhana Rabbiyal Adzimi, dan ketika sujud 
beliau membaca Subhana Rabbiyal Ala”. (HR. Nasa'i) 


SAI OA Ga dil 3g 
SN GAS 
Ba 


HI HE HI HA KA 


Yaasiin (Hanya Allah yang mengetahui maknanya) 


108 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Aa 


- 2.2 - p 
- TG Tag & £ “ - la 
bro IS Gudeg! Gd EL 


z# 


2 
$-g - 
| 


ME AD ya Jap Gn aihaa 


TA IN ID Dogs ap paul 
JBBIT JI G3 WAE aset las UI) Darah 


2 sn “2 2 #- 2. 
Jika Gg IA aa ah daa EA Dosen 
On Sediaan da 


lt23 23 ain Jl JEjaARA Je Ji HI 
Os MEN en pa 
Pe absn tt Je ot aah G3 Dana 


OI Han HA Meat Aa AE 
Ya Allah, limpahkanlah rahmat, berkah, dan salam 
kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi 
Muhammad. Ya Allah, wahai Dzat yang cahaya-nya 
berada dalam kerahasiaanNya, sembunyikanlah kami dari 
pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampui 
batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang 
zalim, sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam 
tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala 


Welcome Sang Maut | 109 


sesuatu. Dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak 
dapat melihat. 


LSI Oo Tenis HA Sinta Tar 


R0 - 


Kab NUSA Ga AN 333 


B9 Lag pa aa pa st SA ad IA So 
hasi aan Ob (aa Taj aan UAS Sa 3 


Dana 


2-23 


5D DAA 23 Pap Pra : 


G2 
SI 


10 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


& Pe Aa 
D 093 V3 
Tata Tata 1 aga Lan Tk ea Pa 


yaa KI Ga IA sda Dosela 
flag AU AA Jl Jep ina Je Ipa All 
Wal 3 All ela3g bibdlh ala ll 
Gia Os A23 VX Jah ipA UK Je SL 33 
Ya Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, 
dan terpenuhnya semua kebutuhan di dunia dan akhirat. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimu- 


liakan. 


ATA Pn Nag AL ya SAN Ia Aap JS Wp lag 


SA D osn 


£ 
3 
3 


Welcome Sang Maut | 1 


- 


— 3. 2 an, - 23 b , EA 
Do Cd PUS Ul Dos ea! 
& 
0 nga po ena en kim Ema Be 
Asad CU Kao UI Ian Pare PIN & 22153 
2,7 — 8... TB Manan SA LX 5 
Up3g oslg JS yaaa ad Ula MDud—L, 
Ao ng 


ga & Lo Pem Ga 2 Ie mag 
Kl NE sal Dk Bi 


PN Ta - AT Pee a D5 ii 3 £ » Pa Pn aa 14 
2129 (BD Ore Y Le Aga ya PI os 


TPA 


24, 2. . ' 3 MENCIT GO NNNA 2 Ga 

SA di Bi oraa 15 3G AA Alas Ii 
2». A3 2. - C8 Ta 

Dad sa Latin 


Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha 
Mengetahui. (10x) 


png Usakad Jl Jajaka Je Lo # 
Aa d Kaali bsa BALAS Ga SELAI 
Nababan IR Ji li Oli pian Ga MA 


Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau 
dari karunia-Mu yang merata, luas lagi berlimpah ruah 


12 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi 
semua makhluk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa 
atas sesuatu. 


Y Dm osn jali Se | e & Ka a5333 AU 


HE Jd Sp SAN AA ON aa eat 
- ad S3 5 - 


S9». & PN 3,8 LK 3 ON 23 
- FT # - “Pas . Na 3 
Pa 2 ( 
- - 
£ 


23 San Ga Liga oa Jaa 135 


ba na Ae 2 w sa PG 
(3 ya Pale us ea 3 3 K2 


G2 LX. ag. SA Ego. « aa & 254 - & 
A0 33 Lan aido loh J3 II Do KE SY) 
IT 3 


An Mas 33 wa Labs Iyan la can ap — Ta JG 


AB P3 


PENA Do dls LS) Tee 


D Da 


Welcome Sang Maut | 13 


Pa pa 


oa KA las JB G1 Goslasi en IIS ARI 
ra BAY al aah MOP SKIN K3 Le NJUA Ea 

Dans Lal AA an 13 San Lana II EA | 
ANA GEA ea lb Taat — 
A Dor sy 
Peajarya DA MN Je Jl RI, 


— AI Kejang Dos 6 35 


MX A3 5 da Yg BD 
(kepada mereka dikatakan),”Salam,” sebagai ucapan selamat 
dari Tuhan yang Maha Penyayang. 


Ring IU 3 Jb Jl Segaiaa KALA Je Ito All 
IK Se SI Lagian 333 VI WA SAT ja Gala gal 


- 


Yx Ha $ AL 


Ya Allah, Selamatkanlah kami dari bencana dunia dan 
akhirat serta cobaan keduanya, Sesungguhnya Engkau 
maha kuasa aatas segala sesuatu. 


114 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


SA Agsl le DG Ga Cdi ta 
ko 


& 2 Pa 


Na an 37 


AN 


pe rae Ousuka 
BD 3 AS Un GI Un G3 es 
Vg Ha ASI mail CAB meal Je 2 GI 
asin nasi Je Una US 3 @ be 
JS Agiaan H3 3 Das GB bali 
3D Ap Y) Kan Pala lagi 
Pa mon ME jabat 
ea 2 oa DN S3 ya Dl AU 
Cal Gi ig Adat G9 Saya IE Up S5 ES 


2 Ban 1 2 F aa Aa E— SEA Gw PT 
DOKL Id ee Las Kosphelas Las 03) 
3 — 5g - 


Welcome Sang Maut | 15 


(ang II JASA Jl Se yA AA Je Oto RAI 

Sa Lana LI 55 Bp LEAN A3 Ia ia pe 
Ie BEI Era Ullp AAA Gaah AAA 353 oa 
Ya jade US 

Ya Allah, limpahkanlah kepada kami dari kebaikan dunia 

dan akhirat, dan mudahkanlah bagi kami rintangan- 
rintangan keduanya berkat kebenaran surat yang mulia 

ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan semua 


keluarganya. sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 


Mba sesaji se uas 


A3 


Se sn Ri P3 Ay NI Tm — 8 Di 2 
KPA NI KAN U graletng Y (S) Coone ea 
Ah — 8 8 An na aa 3 ae PN yaa 
Lag Soge le ls Ul A3 ALS (WDugres 
8 eanna 3 3g 710 TE 20 .. SA 32 
3 FG rae - T- C3 “Tt. Bg P— ai d5 £ 
ad kadar 

#3 Ae en 
Den) SI 

paking S3 AA Jl Se a54 Je Ito HI 


3 biang Un) Sl Bag 183 plan Lah yA Gal dk 6 


16 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


VX dpat sigd US Je SI Giaa OlalS 3s 
Ya Allah, Ya Allah, wahai Tuhan yang menghidupkan 
tulang belulang yang telah hancur luluh, hidupkankanlah 
jiwa kami dan hati semua makhluk-Mu utntuk mencintai 
kami. Sesungguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu. 


Io 


tE— EL £ Ga 2 

En ne GE IK 33 3 Jai Latssi esai beta US 
how IE Ono ng Ek 3g ye Ml 
A5 51 ISI GB ENI ball 33 II Ja Gal 
Se Maa 

naa 


ENY ts Mtalis ialu ta da Si Jesiai 3 Sa 
A3 333 SAI 9 El gadi Ol3 13 call AK Le 
Bab UK Ie SE sa 2 2d Al AG ni 
Yx 233 

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi 

itu berkuasa menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah 
hancur? Benar, bahkan dia berkuasa pula memberikan 
kepada kami pemaafan, keselamatan, dan memenuhi segala 
kebutuhan kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah, 


Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas 
segala sesuatu. 


Welcome Sang Maut | 117 


ONE NI UI EN AE ag kn 


8 2. 


DA Ba 


AA Iga Api 3 sa. AI laa 
Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang 


berhak disembah selain Dia yang hidup kekal lagi terus- 
menerus mengurus makhluk-Nya. 


PSN IMEI AN) IS gal AU pin 
Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang 
berhak disembah selain Dia yang memiliki kebesaran dan 
kemuliaan. 


Sell IG GAN GEA data 28 An Y GI di atu 
P- Ar 1 5 a 1 323 

Dengan menyebut Nama Allah yang dengan menyebut 
nama-Nya tiada sesuatupun yang membahayakan, baik 


si bumi maupun di langit, dan dia maha mendengar lagi 
maha mengetahui. 


pelag ES aa Jl IE yA Ie Uto HA 


18 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Ya Allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepa- 
da nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Mu- 


hammad 
Gea G | Sk Gea F | SG Era SL aah 


tebal Giat Gal 
Wahai yang melepaskan semua kesusahan, lepaskanlah 
kami segala kesusahan. Wahai penolong orang-orang yang 
meminta pertolongan, tolonglah kami, tolonglah kami, 
tolonglah kami. 


MS HE CI Ye GL 
Wahai yang Maha Pemurah, Wahai yang An Na 
kasihanilah kami, Wahai yang Maha Pemurah, Sayangilah 
kami. 


Ba Moman 3 Sat SE 


Ana Hp A13 325 NN A3 alis sIss Calig slaa 
Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikan surat Yaa 
siin sebagai penawar bagi orang yang membacanya dan 
kesembuhan bagi orang yang dibacakan kepadanya, dengan 
seribu kesembuhan, seribu pengobatan, seribu berkah, 
seribu rahmat, dan seribu nikmat. 


dat Alang dala AI Jas yA Ol Jai Gl Ja Wita 
SN 3 Url pai 


Dan Engkau namakan surat ini melalui lisan Nabi-Mu 
Muhammad Saw. Dengan sebutan Al-Mu'immah karena 
ia dapat melimpahkan kepada pembacanya kebaikan dunia 
dan akhirat. 


Welcome Sang Maut | 119 


balas (a19 053 469 2 KK za ENG das l3 

KI pEI OebnaAl ye lai 

Dan juga bernama Dafiah kaerena dapat menolak semua 

kejahatan, bencana, dan kesedihan serta menghindarkan 

kita darinya, dan juga dapat memenuhi semua keperluan 

kita. Peliharalah kami (Ya Allah) dari dua perkara yang 
memalukan, yaitu kemiskinan dan aki 


SIANG Ea Gi K3 Ia daa ja SE giaa 


Maha suci Tuhan yang dapat melepas semua beban utang, 
Maha suci Tuhan yang dapat melepas semua kesedihan. 
Maha sci Tuhan yang menjadikan pendarahan-Nya di 
antara Kaf dan Nun (Yakni lafaz kun). 


Sean AKA aa Nat basis sia 
Oh NG sig Lila sa Ga 

Maha suci dia yang menetapkan suatu perkara maka tiada 
lain hanya berfirman kepadanya, “jadilah,” maka jadilah ia. 


Maka Maha suci Tuhan yang di dalam genggaman keku- 
asaa-Nya kamu akan dikembalikan. 


dika Uas 2 Slip Glen 

an patas Gila Je Sl 
Maha suci Tuhanmu, an memiliki keperkasaan, dari apa 
yang mereka (orang-orang kafir) gambarkan, dan semoga 


salam dari semua rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan 
semesta Alam. 


120 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Ot GI IG Ela 
Wahai Tuhan pelepas duka, bebaskanlah kami dari segala 
kesusahan. Wahai Tuhan pelepas semua duka, bebaskanlah 
kami dari segala kesusahan dengan segera berkat dan 
rahamat Engkau. Wahai yang Maha Penyayang di antara 
para penyayang. 
Alan Apit AakaSatio JA jao3 
Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada 


junjungan kita Nabi Muhammad dan segenap keluarga 
dan para sahabatnya. 


SARI 2 AIA Gan BIN IL Ah V3 ISSI G 


Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, 
Wahai Tuhan yang maha penyayang di antara para 
penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam. 


Welcome Sang Maut | 121 


OS. AI-KAHFI?? 


Ds AA Jak pon Je Jp Gan LA 
1. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada 


hamba-Nya Al kitab (Al-Ouran) dan Dia tidak Meng- 
adakan kebengkokan di dalamnya. 


Pn anana 2 $£ 37. - sg — D nwuA 
Ole Pl douleekall , pelan 


2. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan 
siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi 
berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang 
mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat 
pembalasan yang baik. 


29 Hadits riwayat al-Hakim: 
EA C3 Us og Ga AI LSI ARA 233 3 MSI 3gb K3 H3 
SSI ala, 


“Barangsiapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari jumat, maka akan 
bersinar baginya seberkas cahaya sampai dua jumat”. (HR. Al-Hakim) 


122 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


£ ES & 
AA P , 
Dad LS 


3. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. 


« HAL neo 8 - Ga : 
Da KAN JB al 5in3 
4. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang 
berkata: “Allah mengambil seorang anak.” 


2... A3 T »£ 

DES ir oo) 2 G3 
5. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang 
hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah bu- 
ruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, mereka 


tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. 
ms ag dok mail 3 alan 


6. Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu 
karena bersedih hati setelah mereka berpaling, Sekiranya 
mereka tidak beriman naa keterangan ini (Al-Ouran). 


Dasi Ai Ha Win BN Ja aj 


7. Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi 
sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka 
siapakah di antara mereka yang terbaik sma 


ZA 


Welcome Sang Maut | 123 


8. 


# 


- 


10. 


11. 


12. 


22 


Dan Sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan 
(pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. 


2 


Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami 
gua dan (yang mempunyai) ragim itu, mereka Termasuk 
tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? 
38 Tg nga pe Aa 2. 3 
0 Da ya K3 35 Ialah Jl Asal cs SI 
SIA bala A3 
(ingatlah) Tatkala Para pemuda itu mencari tempat berlin- 
dung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: “Wahai Tuhan 
Kami, berikanlah rahmat kepada Kami dari sisi-Mu dan 
sempurnakanlah bagi Kami petunjuk yang Lurus dalam 
urusan Kami (ini). 


2 An ya « po 27 
Das ea HI ge I2 JS Uirad 


Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam 


gua itu. 


2 
“5 


Pn a 


Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami menge- 


tahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih 
tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal 
(dalam gua itu). 


124 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


13. Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan 
benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda 
yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah 
pula untuk mereka petunjuk. 


2 


pa Oh S3 IS GAB SI Lp MI UR 


z hk. AP ac ag 
An aa Kr 0 ke 
(@3 Ulas IN WB aa CI 2033 ea IS OI PING 


3) 


8 


14. Dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka 
berdiri, lalu mereka pun berkata, “Tuhan Kami adalah 
Tuhan seluruh langit dan bumi, Kami sekali-kali tidak 
menyeru Tuhan selain Dia, Sesungguhnya Kami kalau 
demikian telah mengucapkan Perkataan yang Amat jauh 
dari kebenaran”. 


Per  - ali? 24593 uya saah Bia 


DAS Je SB yaa db as Nan 
15. Kaum Kami ini telah Na an selain Dia sebagai 
tuhan-tuhan (untuk disembah). mengapa mereka tidak 
mengemukakan alasan yang terang (tentang kepercayaan 
mereka)? siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang 
yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? 


Welcome Sang Maut | 125 


kn JI GS IL Sos La maa AS 313 
£ 5 3 - 
D ba Sai GS 3 KK 
16. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang 
mereka sembah selain Allah, Maka carilah tempat ber- 
lindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melim- 
pahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan 
sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. 


oa LIS Ayi yo IP el 3) Samad 653 
| 


2 ian 2 Lena ya All 


5, P ae an Be an AU Pa 
ana Bana 


17. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong 
dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari 
terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka 
berada dalam tempat yang Luas dalam gua itu. itu adalah 
sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barangsiapa 
yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka Dialah yang men- 
dapat petunjuk, dan Barangsiapa yang disesatkan-Nya, 
Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemim- 
pinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. 


126 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


5 Nana PK 8 8 4 
MI usai SS menliiy 333) mag Wii 2113 
P. Sa GC Sa », Pe Fu 2 LP 9 
as ai y) As jL A153 Tauas 2253 Jl! 
“re Eaar, BIP Ags II 


18. Dan kamu mengira mereka itu bangun, Padahal mereka 
tidur, dan Kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke 
kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengan- 
nya di muka pintu gua. dan jika kamu menyaksikan mere- 
ka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan 
melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi 
oleh ketakutan sedap mereka. 


AD en 


aan SS JB Ht jan aa 
Pan neatajae J6 agan Naa AJE 
Ti saga Kat Jl Lodeh 1Kang AA Ip 

ag Ops Ng abal An Bp 5 Cab & 


D Kes 

19. Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka 
saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah 
seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu 
berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) 
sehari atau setengah hari” berkata (yang lain lagi): “Tuhan 
kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di 


Welcome Sang Maut | 127 


sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk 
pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan 
hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, 
Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan 
hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali- 
kali menceritakan halmu kepada seorangpun. 


Ip nila Galon) PI Sa KA In abs ol at 2! 
“na 


20. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, 
niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, atau 
memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika 
demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama 
WN 


2 


DL 


ma JL Tan ban ME ng us Ha 


21. Dan demikian (pula) Kami mempertemukan (manusia) 
dengan mereka, agar manusia itu mengetahui, bahwa janji 
Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak 
ada keraguan padanya. ketika orang-orang itu berselisih 
tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata: “Dirikan 
sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih 
mengetahui tentang mereka” orang-orang yang berkuasa 


128 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


atas urusan mereka berkata: “Sesungguhnya Kami akan 
mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya”. 


LB 


“ d MA 3 Ag 
ala KR Taiaan Ke Agan TA Dal yan 


33 J3 Hala Se et an atas ek 


PD at 


Pel? ba ea Hi 


22. Nanti (ada orang yang Jen Maan Gita mereka) 


23. 


adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya, dan 
(yang lain) mengatakan: “(jumlah mereka) adalah lima 
orang yang keenam adalah anjing nya”, sebagai terkaan 
terhadap barang yang gaib, dan (yang lain lagi) meng- 
atakan: “(jumlah mereka) tujuh orang, yang ke delapan 
adalah anjingnya” Katakanlah: “Tuhanku lebih menge- 
tahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui 
(bilangan) mereka kecuali sedikit” karena itu janganlah 
kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, 
kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu mena- 
nyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada 
seorangpun di antara mereka. 


2 #1 (3 Tom na tt Sea 
Tlae UD Jelas GS 3 3 


Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: 


“Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. 


Welcome Sang Maut | 129 


ag af Aan TN 1S 6 


AI SLA 3 PN G3 
24. Kecuali (dengan menyebut): “Insya Allah” dan ingatlah ke- 
pada Tuhanmu jika kamu lupa dan Katakanlah: “Mudah- 
mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada 
yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini” 


| yna 2 La 2 ag 

231531513 Gone BL Ari G1 

25. Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun 
dan ditambah sembilan tahun sea 


F#m. 


(Ja, 2 


Ta Gan mantel Peni ira Si 


£ 


Ma GI Ni Hd o  T 2 


(aa are 

26. Katakanlah: “Allah lebih mengetahui berapa lamanya 

mereka tinggal (di gua), kepunyaan-Nya-lah semua yang 

tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang 

penglihatan-Nya dan Alangkah tajam pendengaran-Nya, 

tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari 

pada-Nya, dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi 
sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan". 


| 


130 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


— Sela 2033 ya rear 
27. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, Yaitu 
kitab Tuhanmu (Al Ouran). tidak ada (seorangpun) yang 
dapat merobah kalimat-kalimat-Nya. dan kamu tidak 
akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari 
padanya. 
IG AL A35 goa ll IA no 
ko P Na P 5 2 2 Pa 
GNI Jap AS IS ISS V3 sa Ogaa 


- 2 2 


£ - Peta aa OMA TT ne 
saya IA NG USD US san Ulat oya alas Ng 


28. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang- 
orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari 
dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kedua 
matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan 
perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang 
yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, 
serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu 
melewati batas. 


Welcome Sang Maut | 131 


GI jab 2 Us Pena aih uya 133 se 33 


5 A 218 3 ne. C3 pa Pen ed Ia AS 
It 1123 Ol Hn sa U usaklal Gaza 


(NP 


Sela TAI si as ai Sis des sLas 


29. Dan Katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, 
Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia 
beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia 
kafir” Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang 
orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung me- 
reka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka 
akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih 
yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling 
buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. 


2 2 To gk 


JA Web SU abah AI ola Latal2 sa 0) 


— 


30. Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, 


tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang- 
orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. 


132 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


3 PR AE 24 24, B3 Se, Ia: 
03 Cd IE AN 4S oo SE AS aa ALI 
en en ee BR ma 
Ly AA PPS 1 Uye OR ya D3 


Dk Las BEA NA an MIT TE ta KE 

31. Mereka Itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, 
mengalir sungai-sungai di bawahnya, dalam surga itu 
mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai 
pakaian hijau dari sutera Halus dan sutera tebal, sedang 
mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang 
indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat 
la jne na, 


- - Fa af HDL ane 5 
Oei Par 
32. Dan berikanlah kepada mereka|880| sebuah 
perumpamaan dua orang laki-laki|881), Kami jadikan 
bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah 
kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan 
pohon-pohon korma dan di antara kedua kebun itu Kami 
buatkan ladang. 


Pn dn ta PP aa Se okt 2 
Kegel Ur33 Cab A5 olE3 Ap UST SIS ES LIS 


DK 


Welcome Sang Maut | 133 


33. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun 
itu tiada kurang buahnya sedikitpun, dan Kami alirkan 
sungai di celah-celah kedua kebun itu. 


Gia AS LSI 23 yag hama JS Ta PN “3 
(— | Ar 9 Yu 
34. Dan Dia mempunyai kekayaan besar, Maka ia berkata 
kepada kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap 


dengan dia: “Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan 
pengikut-pengikutku lebih kuat”. 


. aa: Pa . £ AE-, . ja ? “ - 2 AW Ag £ 
LA Ii ON PIL JB came JB yag sha J3 


35. Dan Dia memasuki kebunnya sedang Dia zalim terhadap 
dirinya sendiri|882), ia berkata: “Aku kira kebun ini tidak 
akan binasa selama-lamanya, 


aa GS DAN G3 JI 3 ola AG RELA GEN 


36. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan 
jika Sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku 
akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada 
kebun-kebun itu”. 


4 5 ria Ga Ae BEAN I S3 33 A PN annna 
Aa BEE SALES Te) Era ALS ad JL 


DI eb3 Gaib ati 


134 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


37. 


38. 


39. 


Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya - sedang Dia 
bercakap-cakap dengannya: “Apakah kamu kafir kepada 
(tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian 
dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang 
laki-laki yang sempurna? 


Feb ye 4 aan 03623 0G z 


Tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Tuhanku, 
dan aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan 
Tuhanku. 


P ga ag P - KPT Para An Aa Pan and “ 
pol dbL Na YAbI PL WEB US SAE SI VI, 


Sa YUL JS Ci 
Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu mema- 
suki kebunmu “maasyaallaah, laa guwwata illaa billaah 
(sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya 
kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta 
dan keturunan. 


£ - 
| 


Pa AP P3 AG AA g.- Pan 23 - 
4 # 2 2 2 Gia . 2. RN» Pa BLN p 
Oa Ol Uale Je5a3 Hee ya LAS UEA UN II Load 


40. 


DE LAI 
Maka Mudah-mudahan Tuhanku, akan memberi kepa- 
daku (kebun) yang lebih baik dari pada kebunmu (ini), 
dan Mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan (petir) 
dari langit kepada kebunmu, hingga (kebun itu) menjadi 
tanah yang licin. 


Welcome Sang Maut | 135 


(a Ob AI alat j3 G6 LAU naa 


41. Atau sia Kana surut ke dalam tanah, Maka sekali- 
kali kamu tidak dapat mienemukannya lagi”. 


Ta ena 


Ha 3 TU ojo ari LA ai 


San GO, 1 Uas Join 

42. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membulak- 

balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa 

yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur 

itu roboh bersama para-paranya dan Dia berkata: “Aduhai 

kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorangpun 

dengan Tuhanku”. 

Papa 

@ 2) 2 rat 5 Le Mug ya la d3 
43. Dan tidak ada bagi Dia segolonganpun yang akan meno- 

longnya selain Allah: dan sekali-kali ia tidak dapat mem- 

bela dirinya. 


» Ga. z 3 22 P3 C 22 Gg P3 «0, P3 
To Gas A33 Oli a3 ya FE da SULa 
44. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia 


adalah Sebaik-baik pemberi pahala dan Sebaik-baik pem- 
beri balasan. 


sa ja pi JUS GL api IS due 
Sa Aja Uh menbp NI LIS ag. ET 


25 aa aga IS JP A08 


136 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


45. Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), 
kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan 
dari langit, Maka menjadi subur karenanya tumbuh- 
tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan 
itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. dan 
adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Pn 
ea leah GI any ol JL 


2 
| - 
- 


PER SS 
DV be UI ag 


46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih 
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 
menjadi harapan. 


Lets 


» Anu nu an sana T- na Ui OA D2 
jab3 HB EL BIL GI SP Jl ad 0333 


47. Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan 
gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu 
datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak 
Kami tinggalkan seorangpun dari mereka. 


Ai yak Kama oh Ia Gen dan Ka 4 
da Jl KERE LS Uno IA 0 SE Aam ,53 
r - £ 


St an CA OB 21 
Ds II Jeju 
48. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan 


berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, 
sebagaimana Kami menciptakan kamu pada kali yang 


Welcome Sang Maut | 137 


pertama: bahkan kamu mengatakan bahwa Kami sekali- 
kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu (memenuhi) 
perjanjian. 


Da Ab Un Odia Oa mali S BN 


5 Naat Aa 5 Te Per Pa 

49. Dan diletakkanlah Kitab, lalu kamu akan melihat orang- 
orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di 
dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka Kami, 
kitab Apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan 
tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, 
dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada 
(tertulis). dan Tuhanmu tidak Menganiaya seorang 
juapur”. 


- 5 2 AT Pa »— Penari 22 2 
ee NN SY Ig ae2 KL 5/3 


Heran, Ia an TR AN aan AN 
ya al 2453739 SAN 9 IAI AG ya! OS He Tai 
Pan ee - ar 8 Aa 

5D Yx Ipabe at se G an, 3G 33 
50. Dan (malas ketika Kami berfirman kepada Para 
Malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam, Maka sujud- 
lah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, 
Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu 
mengambil Dia dan turanan-turunannya sebagai pemim- 
pin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? 


138 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) 
bagi orang-orang yang zalim. 
Ai Anta M seken Pata sn ag 
bg TN JS VI NI pa GE IAI 
af Ae aTaa ga? 2 
Dane aka Is 


51. Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) 


Lae 


untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak 
(pula) penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku 
mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai 
penolong. 


SA an Or ane RB Aa TE TMP In 
FB RL na) LAI Selai Igob Jis 033 


z G pita MPA aa K3 “5 
Ha aan laen) ab grepe 
52. Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Dia berfirman: 


“Serulah olehmu sekalian sekutu-sekutu-Ku yang kamu 
katakan itu”. mereka lalu memanggilnya tetapi sekutu- 
sekutu itu tidak membalas seruan mereka dan Kami 
adakan untuk mereka tempat kebinasaan (neraka). 


Se PTP Tete 


Ga Ayat pa Lagala al Taabes SUT Oga SI 15 


53. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, Maka 
mereka meyakini, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya 
dan mereka tidak menemukan tempat berpaling dari 
padanya. 


Welcome Sang Maut | 139 


2» 


Na Na Ne aa Sa 


BY Ae pa KH pa YI 
54. Dan Sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi 
manusia dalam Al-Our'an ini bermacam-macam perum- 


pamaan. dan manusia adalah makhluk yang paling banyak 
membantah. 


(ia Ae ol LA 


55. Dan tidak: ada sesuatupun yang ama manusia dari 
beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, 
dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali 
(keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah 
berlalu pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya 
azab atas mereka dengan nyata. 


Pd an Tana an an Ad ' 
ai ae th DAN 3 


ag» 
Lg aa Eh inai Ja Ii 


: 


(— 1 Br | 19 9 al 
56. Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul hanyalah 
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan, tetapi orang-orang yang kafir membantah 
dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat 
melenyap kan yang hak, dan mereka menganggap ayat- 


140 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


ayat Kami dan peringatan- peringatan terhadap mereka 
sebagai olok-olokan. 


Saman esa Sl ea Sa ME oa 


d2 


C9 SIA A3 ega ol : — gays JP Was) SG KE 


BI Gan IT Jl ol 


57. Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang 
telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu Dia 
berpaling dari padanya dan melupakan apa yang telah 
dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami 
telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga 
mereka tidak) memahaminya, dan (kami letakkan pula) 
sumbatan di telinga mereka, dan Kendatipun kamu 
menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak 
akan mendapat petunjuk selama-lamanya. 


Gg... Aa - . e na, Pete 
JL Cg ip MEN 3 Ia S3 
PA » -. P GS 20 - 
(Ba 093 ya IE Ie yag Ih MATI 


58. Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai 
rahmat. jika Dia mengazab mereka karena perbuatan me- 
reka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. 
tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk menda- 
pat azab) yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan 
tempat berlindung dari padanya. 


Welcome Sang Maut | 141 


S5 aa. 9g. Pa Rena E - 3220 ki 
La 


jaga 


59. Dan (penduduk) negeri telah Kami binasakan ketika 
mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu 
tertentu bagi kebinasaan mereka. 


Go 8 


Po HI AI Va Usa B3 
23 2 £ 
Di al 
60. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: 
“Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai 


ke Pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan 
sampai bertahun-tahun”. 


Pa pa eat LIL Te 5 2 7T ate ar 
61. Maka tatkala mereka sampai ke Pertemuan dua buah laut 


itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat 
mengambil jalannya ke laut itu. 


IIA CA opa Can ARI CAS Cole AI JG UAS 


62. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah 
Musa kepada muridnya: “Bawalah kemari makanan kita: 


142 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan 
kita ini” 


Kn aa KR ea an Ne AN AR 
Aoa! Uap Soge sad GO 3 Sesal! JI Kagl SI 5 


| 


Ju 


- 22.3 1 Aa Sy Sab, fa c 26 2 4 
DE AI Gama KE sa SO asi YJ 

63. Muridnya menjawab: “Tahukah kamu tatkala kita mecari 
tempat berlindung di batu tadi, Maka Sesungguhnya aku 
lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah 
yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syai- 
tan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara 
yang aneh sekali” 


Pn 2 4 — ga 2S PN LN, ap - 
Laras Lon UI: Ye IU LS L US JB 
64. Musa berkata: “Itulah (tempat) yang kita cari” lalu kedua- 
nya kembali, mengikuti jejak mereka semula. 


Ia 5 Du PD R21. 2 2W Bye GA AI 
es dita Ve ana dhan 4 Met ls 0 Lapan Tae Ue 
Bp 9 Le Hy aa PA UYA TA : 


£ daa 
Ss La 
KT - 


65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara 
hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya 
rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepa- 
danya ilmu dari sisi Kami. 


se SE ul 7 sia Pe na En - 3 Aterik 


66. Musa berkata kepada Khidir: “Bolehkah aku mengikutimu 
supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di 
antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?” 


Welcome Sang Maut | 143 


67. Dia menjawab: “Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak 
akan sanggup sabar bersama aku. 


-- Aa PE NN P2 
SB IU US eh 
68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu 
belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal 
itu?” 
CA Gas Ya po AI La ol yan JG 
69. Musa berkata: “Insya Allah kamu akan mendapati aku 
sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu 


dalam sesuatu urusanpun”. 


T3- 


Ai AI: Ab eta p GEA S3 ASI ojo UG 


70. Dia berkata: “Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah 
kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, 
sampai aku sendiri menerangkannya La 


3 2 ea Hana 
Sa BE WI AT GS ISI G3 all 


— Aa ea 2 pa an £ 
) L & 3 » 
3) 3 Ha JJ Lalai 


vi 
TI 


71. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya 
menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: 
“Mengapa kamu melobangi perahu itu akibatnya kamu 


144 | Dt. Fatmawati, M.Ag. 


12. 


73. 


AI KS LE JA LE Wa (3 ES 


74. 


75. 


menenggelamkan penumpangnya?” Sesungguhnya kamu 
telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. 


Ta sana nama oten 
Dr uas 
Dia (Khidhr) berkata: “Bukankah aku telah berkata: “Se- 


sungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama 
dengan aku”. 


2. 23 Te aa Ti Tn Ne jga Ter 
De Soe os GE Vga Lag JAS IV JU 
Musa berkata: “Janganlah kamu menghukum aku karena 


kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan 
sesuatu kesulitan dalam urusanku”. 


—“G- 
- 


Lal L 


BD aa Ia 3 
Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya 
berjumpa dengan seorang anak, Maka Khidhr membu- 
nuhnya. Musa berkata: “Mengapa kamu membunuh jiwa 
yang bersih, bukan karena Dia membunuh orang lain? 
Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mung- 
kar”. 


5. Don na PIECE 
Dee ee IU JL JI JL # 
Khidhr berkata: “Bukankah sudah kukatakan kepadamu, 


bahwa Sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar ber- 
samaku?” 


Welcome Sang Maut | 145 


ho 


3 aa ni 5 


ea Sa 33 Sa SI LA sega yo BIL 0) JG 


76. Musa berkata: Jika aku bertanya kepadamu tentang sesu- 
atu sesudah (kali) ini, Maka janganlah kamu memper- 
bolehkan aku menyertaimu, Sesungguhnya kamu sudah 
cukup memberikan uzur panam 


13 


ol IyB Wat Laka api Ja BI TSI AL Will 


JB Den tao PDA Ko AAA Unit 


77. Maka keduanya berjalan, Hina tatkala keduanya sampai 
kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu 
kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu 
tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya menda- 
patkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir 
roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa 
berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil 
Be untuk itu” 


- 


re 
De 


78. Khidhr berkata: “Inilah perpisahan antara aku dengan 
kamu, kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbu- 
atan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. 


146 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin 


yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bah- 
tera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang 
Bea pala bahtera. 


137 : 


PN datar 
Came « 22 


80. Dan Adapun anak muda itu, Maka keduanya adalah 


81. 


aa Ban ea ba enek Ok mm aa ana 
Na an 


orang-orang mukmin, dan Kami khawatir bahwa Dia akan 
mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan 
kekafiran. 


PE El Bb ma PP ai 37 Emo E- 
D3 AS 3 Udan ol ESL 
Dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti 
bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya 


dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada 
ibu bapaknya). 


2 GE 
| 


KN ES ol IE 35E SaS Ui 053 US 
Si M3 3 Pan rel Uang le pantng 
(ea di Un GUS 


Welcome Sang Maut | 147 


82. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak 
yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpa- 
nan bagi mereka berdua, sedang Ayahnya adalah seorang 
yang saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya 
mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan 
simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan 
bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku 
sendiri. demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan 
yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya”. 


ea 
PN Ipa. ME 3 ea : P 2 Ag. 
D5 KE itu gen edot En 
83. Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 
Dzulkarnain. Katakanlah: “Aku akan bacakan kepadamu 
cerita tantangnya”. 
Fih L WA 2 £ -0 ag PI 2 d 
Ba ee IS ya RN PI Goal US UI 
84. Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya 
di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya 
jalan (untuk mencapai) segala sesuatu. 


Ol bela Da5 V 


Pa - 


SF 53 Ke ad. 
L# 2 2 « . - 
( 2) Kedea H2 IL 
TM 0. - 

2 


148 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


86. Hingga apabila Dia telah sampai ketempat terbenam mata- 
hari, Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang 
berlumpur hitam, dan Dia mendapati di situ segolongan 
umat. Kami berkata: “Hai Dzulkarnain, kamu boleh 
menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. 


87. Berkata Dzulkarnain: “Adapun orang yang aniaya, Maka 
Kami kelak akan mengazabnya, kemudian Dia kembalikan 
kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab 
yang tidak ada taranya. 


Pipa perang palang A5 baka JAGA 35 ja Ll, 
Dl Bala 
88. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, 
Maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan 
akan Kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah 
dari perintah-perintah kami” 


Pa 
aan ai 


89. kemudian Dia menempuh jalan 2 lain). 


TS 


Ab Je A5 WAS am gala AA IS) 3 
Dis ado 


Welcome Sang Maut | 149 


90. 


91, 


92. 


La 


93, 


Hingga apabila Dia telah sampai ke tempat terbit matahari 
(sebelah Timur) Dia mendapati matahari itu menyinari 
segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka 
sesuatu yang en dari Basa matahari itu. 
Demikianlah. dan si ia Kami aan 
segala apa yang ada padanya. 

Kemudian Dia menempuh suatu Jaa Gea lain aa 


T3- 


(a33 Unggas 3 353 SAI gb & 
Pa aa Panu ana Pa 
D V3 use jSbh 

Hingga apabila Dia telah sampai di antara dua buah 


gunung, Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu 
kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. 


Se PJ PA 8 a84 Pen NI 


94. 


Dea KIE pu IE UB 
Mereka berkata: “Hai Dzulkarnain, Sesungguhnya Ya'juj 
dan Ma'juj|892) itu orang-orang yang membuat kerusakan 
di muka bumi, Maka dapatkah Kami memberikan sesuatu 
pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding 
antara Kami dan mereka?” 


150 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


ad 


MAN IKA UR 33an goo GS G3 43 KL JB 
95. Dzulkarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan oleh 
Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, Maka 
tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), 
Laga aku membuatkan dinding ana kamu dan mereka. 


Pr 


LAKI Ou dag Tea Isi ash 


Doa gp J6 GE AA (3) TE 
96. Berilah aku potongan-potongan besi”. hingga apabila 
besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung 
itu, berkatalah Dzulkarnain: “Tiuplah (api itu)” hingga 
apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun 
berkata: “Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku 
kutuangkan ke atas besi panas itu”. 


3 SP 


DE peta Ara es ol pala 3 
97. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak 
2 (pula) melobanginya. 


PAD ea 


03 Pan nan Boa 


98. Dzulkarnain berkata: “Ini (dinding) adalah rahmat dari 
Tuhanku, Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia 
akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu 
adalah benar”. 


Welcome Sang Maut | 151 


ho 


, ada TAI 3 Beres 00 TA Bia Pan 
& D9 AN 3S Jeeaa aa US 8 
p 


#5. IL 
, 5 e 


99. Kami biarkan mereka di hari itu(893) bercampur aduk 


jasa 


- 


antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangka- 
kala, lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya. 


AN NN 
100. Dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada 
orang-orang kafir dengan jelas. 


I 163 SSI Sl 3 meal SSS all 


PJ 2 


101. Yaitu orang-orang yang matanya dalam Keadaan tertu- 
tup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan 
adalah mereka tidak sanggup mendengar. 


San sik P DR go Eos. G2 £ 
AB G3 no Sole IA Ol Iya Gea msi 
(BI YE AS A43 BASE UI 

102. Maka Apakah orang-orang kafir menyangka bahwa 
mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi 
penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah 
menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi 


orang-orang kafir. 


152 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


£ DEL 7 Ea Lg. sad 

2 WP aya YUL Kh Jaya 
103. Katakanlah: “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu 
tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?” 


2 KU Ko Ke en RAP BG 
Op AAN Ogan BANI 33 3 pena 6 SI 


104. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam 
kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka 
bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. 


Ae TE OX SPN MA angen Ga. 


Da ep ai 
105. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat- 
ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan 
dengan Dia, Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan 
Kami tidak Mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) 
mereka pada hari kiamat. 


KP Su KN Tae PK AN Na - F.. ant naa 2 ini 
DA Ih Gala AS Ig AS Lag Ae Sa UN 
106. Demikianlah Balasan mereka itu neraka Jahannam, 

disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka 


menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai 
olok-olok. 


EME ASEAN LA tata ali) 


Welcome Sang Maut | 153 


107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat 
tinggal. 

De Gen 3 at 

108. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah 

dari padanya. 


La E 0. - Jan oh ii Aa 53 3 
IE Ol JB FI Ia G3 IS El OS 
A3 Aa Ps 5 2 3 T A — 
Wisan Alia Cit 33 JL , s$ 
109. Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (me- 
nulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan 


itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, 
meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu 


(pula)”. 
- P3 ag 2 9 ..0 £- & 3 
2 BT TA Sya Se KAT ta 
3 A17 | JI Cool JI Can ga ME ria UI Las) 


110. Katakanlah Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti 
kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa Sesungguh- 
nya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa”. Barang- 
siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, 
Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan 
janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam ber- 
ibadat kepada Tuhannya”. 


154 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


OS. AL-RAHMAN 


(Tuhan) yang Maha Pemurah, 


Yang telah mengajarkan Al Ouran. 


Dia menciptakan manusia. 


Mengajarnya pandai berbicara. 
AA 


Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. 


Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan Kedua- 
duanya tunduk kepada nya. 


Bal 253 tenan PUS, 
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan 
neraca (keadilan). 


Welcome Sang Maut | 155 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Supaya kamu La Ss batas mh neraca itu. 


Dan Tegakkanlah timbangan itu daa adil dan janganlah 


kamu mengurangi neraca itu. 
DA MSN 
Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). 
DEKAT YAI La 3 


Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang 
mempunyai kelopak mayang. 


2 gi Ag 0a 
SE AI EH 
Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang 


& AN 


5) 


harum baunya. 
- AL al ena EA 
Do LK IE Gb3 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 


dustakan? 


G -»2- 


ME Ja oa 3 IE 


Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tem- 
bikar, 


Ou elu 4 SI 3 


Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. 


Dok AIA Geli 


156 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


Zh, 


23, 


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Se ni he OS TA 2 

Dora D3 ol 5 
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari 
dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya 


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dus- 
takan? 


D ot Pl Ta 
Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya 


kemudian bertemu, 
BS - 


Dok up la 
Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing- 
masing 


Pa Aa, —i Kw Ec 
Dota AK Ul cet 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


La IN Wa 


Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. 
PA SI Ec 
(3 ob UK Il Cl 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Welcome Sang Maut | 157 


D LS AI got NA, 
24. Dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang Tinggi 
layarnya di lautan laksana gunung-gunung. 


Pa Su Ec 
BI obi US te el 
25. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 


dustakan? 1 
2 ob Tale oa 
26. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. 
ba NA Ker RL pa tt Wara 
DASI JI 93 S3 A3 H3 
27. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebe- 
saran dan kemuliaan. 


Ana - 5 aa £ Gg 
DI JAS US Iis Cal 
28. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


8. NI 7 Pa aa Ia BA F Ja Bok 
Dok Bapa SS PN AN Ga caleg 


29. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta 


kepadanya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan 
Pa PN — Ec 
Toba LX NE bi 
30. Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu 


dustakan? 
PA Aga EA IL 


31. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu Hai 
manusia dan jin. 


158 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


3 


PA an Ec 
SD obat LK SL ls 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Si Gp an alta af sadari « u! JLN PI nas NI 


33. 


34. 


35. 


36. 


2: 


(— Donal IT ES a32 Vga 

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menem- 
bus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, 
kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. 


Aa 2 Ec 
De Un AI Gl 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Ie 3 Pe. PIA Pu aa 


Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan 


cairan tembaga Maka kamu tidak dapat menyelamatkan 
diri (dari padanya). 


Bi obi LS 5 9 NI Gel 


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Down S3 Minat 
Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah 


mawar seperti (kilapan) minyak. 


Aa SI Ec 
LAS Le II el 


2) 


Welcome Sang Maut | 159 


38. 


39, 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


P3 HT A5 3 - ?g - NA z NS 

Bol Ng el 253 3 Jeng Y aa 
Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang 
dosanya. 


Doli Kan It CeL3 


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 

Pa No BG Ata 2 LD ITE 2, 
SD IV ce IL aed eta Oya ml Ss 
Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda- 
tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. 


Pa - Le. Wi £ ad 
Doli Lx Vi cela 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 


dustakan? 
Ht Ao SA Ng Te. Pa 
Dosa Ca LAS TI Ae ba 
Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang- 
orang berdosa. 


Lo 2 Isa ak S3 

Do MP yng Cam UP aka 
Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih 
yang memuncak panasnya. 


ai Ge PB Ec 
Ti oli UK Ii 3 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


160 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


In 


Dok 4 ala SL yg 
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya 
ada dua syurga 


Ae en ia 
DBD G Las s VI: cet 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah- 
buahan. 


PA SI Ec 
Doli LS Ik Geli 


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Bolt Ulat Le 
Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang 
mengalir 
ANA Si, ar £ 23 
Dota A3 Ul cels 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? ' 
Ula) 2533 IS ya Lana 


Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah- 
buahan yang berpasangan. 


BD obi AK It eta 


Welcome Sang Maut | 161 


53. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


abi th0 “anta - IT PN ANN Ea G3 
ve! G3 Oei ye Kal AB IS yu 
p 
r 


Bo 
54. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalam- 


nya dari sutera. dan buah-buahan di kedua syurga itu 
dapat (dipetik) dari dekat. 


Na - N 2 ia W £ G 
Do It Geli 
55. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Pa CNN 2 Med ne PA Pn TEMAN Te 
Bole Ng 3 yoo ejaan SI Liat ae 
56. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan 

menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh 


manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga 
yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin. 


AN Pai — Ec 
BI ola Las II (el 
57. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Deh bai ne 
58. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. 


0635 S3 Us GL 


59. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


162 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


“ 3) GAY Y| Po Yi Aja Ja 
Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). 
Bebi Lx Is 3 


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi 
Pe - & Kr“ £ T 
SD obi UK is cela 


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


(& ok ls a. Te 
Kedua syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. 
Toba LS la 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


Dota Oles Lari 
Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang 
memancar. 


Si oli UK 5 5 St cela 


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


T 


DI IA 3 


Welcome Sang Maut | 163 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


75. 


Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan 
dan kurma serta delima. 


ae S — Ec 
Bob LK Cai 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


B G - Aa, 
Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik- baik 
lagi cantik-cantik. 


Di oki LK SIG (el 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 


dustakan? 
P3 


2 2 3 3274 
Dee 3 ata 
(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit 
dalam rumah. 
Pa AN — Ec 
Bola X3 Vip Cebs 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


2 atas MTP aa Gas 

Dok Ng 3 ya itadan 
Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum 
mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami 
mereka), dan tidak pula oleh jin. 


NA ba. aa 
Bot II li 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


164 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


76. 


77. 


78. 


- ap 14 Laga G3 
BD ole SES pa 3) IS yA 
Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan 
permadani-permadani yang indah. 


Ae AA Par “ £ ya 
Bi obi US Il Gel 
: 


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 


DS IN SE al d5 
Maha Agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran 
dan karunia. 


Welcome Sang Maut | 165 


OS. AL-WAOP'AH 


PA 
7 

4) 
(e 


A La SL nk 
A31 ag ISI 


1. Apabila terjadi hari kiamat 


D 2 3 & K3 3 Ta 
2. “Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya 


a82 - - 


@ 253 5 1) 2 —- 
3. (Kejadian itu) merendahkan (satu Sean dan mening- 
gikan (golongan yang lain) 


Eee 1S| 


4. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya 


EA Att 


DS 333 


5. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya 


TA 2. 


DEAR 
6. Makajadilah ia debu yang beterbangan 

Fa 2» E,3 Aa 3 

Da El KS 


7. Dan kamu menjadi tiga golongan 


166 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


25 5 
2 — 2 5 
Nb ana TP ma AA aa 

“TN - 1 . - " . 


Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan 


kanan itu 


Pad 


DENN  UrELP, 
Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri 
i 5 A aa A Pn 
Dok Opi 


Dan orang-orang yang beriman paling dahulu 


Itu 


2 an wi 
Doni lil ari 
Mereka Itulah yang didekatkan kepada Allah 


ea G0, 
ni 


Berada dalam jannah kenikmatan 
2 Ea 
Das 


Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu 
“3 “ 


Dor 3 J3 
Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian 
A G3. 


- T 


BIP ya ye 


- 
- 


| 


Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan 


- - 
 — 0 eng “3 
CT 1 he AE 
—“— 5 s kat 


Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan 


38 yg 


- 23 kata 1 3. 
Dus O' Ag ayal Dagla 


Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda 


permata 


Welcome Sang Maut | 167 


18. 


19. 


20. 


21. 


2. 


23, 


24. 


2 


26. 


R 


Dosa ae EL ISL 
Dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil 
dari air yang mengalir 


LI Pe 2. 
Ora V9 US Oa N 


Ca 
“ 
TI 


Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk 
& IT 20 Gw -a 
Da Lan 33 
Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih 
- LPn WK ai 35 
Dykis US ab al 


Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan 


FE 


Es 
Cn 
—D 


& P3) Gg 2 
Dos 
Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli 
3g. 2 2 Ez 
( Os | J0 Ja g 
Laksana mutiara yang tersimpan baik 
- 3 220 aa £ Mr abad 
Wo 156 Lu F2 
Sebagai Balasan bagiapa yang telah mereka kerjakan 
2. AL 2 By 
Mereka tidak mendengar di dalamnya Perkataan yang 
sia-sia dan tidak pula Perkataan yang menimbulkan dosa 


£- ga. 8 & 
K 2 Sig 
Akan tetapi, mereka mendengar Ucapan salam 


2-20 2 Em, 2 2 £ 
DI LS ea el LSG 


168 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


2 


28. 


29, 


30. 


31. 


22. 


2, 


34. 


20. 


36. 


Dan golongan kanan, Alangkah bahagianya golongan 
kanan itu 8. 
DAS jau 


Berada di antara pohon bidara yang tak berduri 


Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya) 
Bpk J3 
Dan naungan yang terbentang luas | 
A 4 — p 
Di ba sl3 
Dan air yang tercurah 
Dan buah-buahan yang banyak 
233 2 P A2. « 
Bas Neh 
Yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang meng- 
ambilnya 2 aa 5 
Da 3 
Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk 
23 Atas Gesta UI 


Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (Bidadari- 


bidadari) dengan langsung 


Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan 


Welcome Sang Maut | 169 


38. 


39, 


40. 


4l. 


42. 


43. 


44. 


45. 


(kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan 


AE 2 Me 


Dodi 
(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu 
“5... Ne apne u 
Do 3 
Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemu- 


dian 
DI eU IKA eh 
Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? 
DA Laga 8 
Dalam (siksaan) angin yang Amat panas, Oa air panas 
yang mendidih 
da ag CE 
Darus J3 


Dan dalam naungan asap yang hitam 


Tidak sejuk dan tidak menyenangkan 
2D apa WI JBS 


Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan 


Dae Je bara 153 


170 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


46. 


Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar 


GE 2. 2.3 s4 - 2 £ 2 8» - 
bgl Labes3 G5 US3 Uta Il Cai 1563 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


Sya 


53. 


Dan mereka selalu mengatakan: “Apakah bila Kami 
mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, Apakah 
Sesungguhnya Kami akan benar-benar dibangkitkan 
kembali? 


— bata IL. £ 
Das Bur 
Apakah bapak-bapak Kami yang terdahulu (juga)?” 
— £ SP, Ca nd & 2 
BD 2 03 J3 
Katakanlah: “Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu 
dan orang-orang sa terkemudian 


2, 2 NA AN SN Se 
Dt ) Aga ir pe ma oa OS ae 
Benar-benar akan Aa dapa di waktu tertentu pada 
hari yang dikenal 


Hn aa bg» SES ai 
D OHIKI udi Gl S0) 5 
Kemudian Sesungguhnya kamu Hai orang-orang yang 
sesat lagi mendustakan 


Di pie 


Benar-benar akan memakan pohon zaggum 


Dan akan memenuhi perutmu dengannya 


Welcome Sang Maut | 71 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


at: LN MOU: 

Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas 
. “2 Ps 5-4 - 3 4 -d 
Da H0 IP 3 


Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum 
we Pa 3 2 Ke Ia 
D Gel abi ay: | 
Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan” 


Zi, La aa GEN Maan TA ah 
Kami telah menciptakan kamu, Maka mengapa kamu 


tidak membenarkan? 
53 LG 8 


DOS Lb RI 
Maka Terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu 
pancarkan 


se ng aa ne an aa 
Kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang 
menciptakannya? 


ii Be 5333 
Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan 
Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan 


ae ena 
(Di Oral V La 3 223 Sun Jas ul Us 
Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang 


seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak 
(di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. 


172 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


G5 PN OP MEN AG, ap na 
(S og 5 V3 Jo alis Are 3nd, 
Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan 
yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil 
pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)? 


Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam 
2 aU aa hat ant, 
«8 Os) IN Selang : 


Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang 


menumbuhkannya? 


2» 
- 


& 2 
Ma AE AL an nga ra baba Tar 
Uu Abs Loro Arda sis 


Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia 


hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan terce- 
ngang 

Oya VJ 
(sambil berkata): “Sesungguhnya Kami benar-benar 
menderita kerugian” 


m3 aa - 
Dos 
Bahkan Kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat 
hasil apa-apa 
BD Os SAI UJI Ana 
Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu 
minum. 


Welcome Sang Maut | 173 


69. 


70. 


71. 


12. 


73, 


74. 


75. 


DNA do ae adat bia 


Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang 
menurunkannya? 


Sa KE el alkes A3 


Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, 
maka mengapakah kamu tidak bersyukur? 

Dos SI SUL angi 
Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu 
nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu). 


5 Te 121 2En no. 3EL Ea 8 
Del LA Kaya Sl Aa 
Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang 
menjadikannya? 


aa 2g PA LS beb ka KE 
Zn - Ap - 

By bngkad 2107 3S AAS 
(“ “ ag op ui 


Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang 
berguna bagi musafir di padang pasir 


Sebab ih mas 


Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu 
yang Maha Besar. 


Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian- 
bagian Al-Our'an. 


174 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


76. 


77. 


78. 


19, 


80. 


81. 


82. 


35. 


84. 


Ls 9 ne 3 Ir “1 Ia 

(a) Sales Uglai Y omi »8519 
Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar 
kalau kamu mengetahui 


TA, Ie 3G 
De oi al 
Sesungguhnya Al-Ouran ini adalah bacaan yang sangat 
OS 
Pada kitab yang terpelihara (Lauhil Mahfuzh) 
Dg 2 Y) 3 2 1 Y 


Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan 


mulia 


Diturunkan dari Rabbil “alamiin 
Maka Apakah kamu menganggap remeh saja Al-Our'an 


ini? 
Aan me NA 
( YA SO) Ogla£3 
Kamu mengganti rezki (yang Allah berikan) dengan 


mendustakan Allah 


PN “Ar ALAN er urN 
(Dasi oa II YG 


Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan 


LOL NP 
BD one Ae 201 
Padahal kamu ketika itu melihat 


Welcome Sang Maut | 175 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


9. 


2. 


Z—. PJ Ba £ aa - PN Ten 
(BD P3 Y SI AA LB 3 
Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu, tetapi 
kamu tidak melihat. 


Busa: An AS KS ol Vs 
Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)? 


NN Ia 
Dosa AS Ul bsa 
Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) 
jika kamu adalah orang-orang yang benar? 


Dewa: 06 ob 
Adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang 
yang didekatkan (kepada Allah) 


B5 
Di 033 aa 
Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta jan- 
nah kenikmatan. 


, 


Dodi Ia 0S Ol Ce 


Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan 


Dodi aed el 


Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan 
kanan. 


a 


(DD OLI ay AKI Gs 05 Ol Let 
Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendus- 
takan lagi sesat 


176 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


93. 


94. 


9 


96. 


Lu sar 


Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih. 
Dan dibakar di dalam Jahannam. 

Dor aj 
Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keya- 


Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu 


kinan yang benar. 


yang Maha Besar. 


Welcome Sang Maut | 177 


OS. AL-MULK?? 


- AP 3 -. 2 PIN ut NRP 
Da3 et IS IS ag MI ang AN SS 
1. Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


ag Ez DE IE 2 3 - 2220... Go 
ag NS GA SI S3 AG Ea ESAI 
Penata 2 

2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji 


kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan 
Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 


» sg PN” 
PIPI 3 SL Bebera Tae SI 


ko 
2 ad LP AT 0 ata 
Dos os SP Jap Ps 
# - # 


30 Ibnu Abbas berkata: “Pada suatu hari ada seseorang menghampar jubahnya di 
atas kuburan dan ia tidak tahu bahwa tempat itu adalah kuburan, ia membaca 
surat Al-Mulk, kemudian ia mendengar suara jeritan dari kuburan itu: Inilah 
yang menyelamatkan aku. Kemudian kejadian itu diceriterakan kepada 
Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda: Surat Al-Mulk dapat menyelamatkan 
penghuni kubur dari azab kubur?” 


178 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


3 


Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu 
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha 
Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah 
berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak 
seimbang? 


2 £. aa (ON ea EC TANEa ae PAN Kana at TT 34 
yag Cal nadi DI Clan YES had HI 


Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu 
akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan 
sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam Keadaan 
payah. 


AAN 


Bak Kami telah sis langit yang dekat 
dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang- 
bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan 
bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. 


Ie 
P-. PN ea Petaka Te ut Te ab KAN 
Dee Ga AP DAS apa dari KAM 
Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memper- 


oleh azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat 
kembali. 


- AL ws « » Hua 
D3 Sa Bagi Kya G3 Lal TSI 


Welcome Sang Maut | 179 


7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka men- 
dengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu 
menggelegak. 


ws at satu. BI ia aa 36 
Oei 
8. Hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran 
marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan 
(orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya 
kepada mereka: “Apakah belum pernah datang kepada 


kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?” 


ed 3G. 


al de Meranti at BS 38 LI 


Dp api SN AO) 
9. Mereka menjawab: “Benar ada”, sesungguhnya telah da- 
tang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami 
mendustakan (nya) dan kami katakan: “Allah tidak menu- 
runkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah di dalam 
kesesatan yang besar”. 


as Pai Ne GL ape ANA NN ana 
10. Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau 
memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami ter- 


masuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”. 


£ 5 £W 


Da Kab | | AU 


180 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


11. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi 
penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. 


apa ea Ten EA MEN ara NAN Te 
Wo P3 Bika ab 3 UE yA Ol 


P4 


12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya 
yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh 
ampunan dan pahala yang besar. 


X0 
-N 33 2 an Ai 9 g05 2 EX ta 3 € 
Doa lay ada an) Ag Ig pp gl G3 aral 


13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesung- 


guhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. 


2 G0 3 BK BA Km TE 
Wo Sebab j2 HIS ya mas NI 
14. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui 


(yang kamu lahirkan atau rahasiakan), dan Dia Maha 
Halus lagi Maha Mengetahui? 


D3 SA Gatab V3 NI SI Jas Gal ya 
ko 


15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 
Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 
sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu 
(kembali setelah) dibangkitkan. 


Welcome Sang Maut | 181 


16. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berku- 
asa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi 
bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu ber- 
goncang? 


Ie 
HT P eye Tr ET Pa BEE 
Hebat bol A5 June Ol el 3 ya Has pil 
17. Atau Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang 
(berkuasa) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai 


yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagai- 
mana (akibat mendustakan) peringatan-Ku? 


PA AA - LG 8 
G3 .g.. - Pai 28 2 " 1 ba Ka 
DS OS H3 H3 ya Al DS 3 


18. Dan Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka 
telah mendustakan (rasul-rasul-Nya).Maka Alangkah 
hebatnya kemurkaan-Ku. 


(a 


dab 23 oU 2 Tg BO at An asa 23 
OXanaa Lo pinpi3 eni ae All Jl laa A3 


9 2, GO MA 30 ag 2g 
me ada nh 
Ma ara 


DN 


19. Dan Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung 
yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas 
mereka?tidak ada yang menahannya (di udara) selain yang 
Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala 
sesuatu. 


182 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


20. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan 
menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? 
orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) 
tertipu. 


33 
233 


21. Atau siapakah Dia yang memberi kamu rezki jika Allah 
menahan rezki-Nya? sebenarnya mereka terus menerus 
dalam kesombongan dan menjauhkan diri? 


3 


2 
L# aU - Tn gi 
Cw) & ro 
Tm ( tai 5 - 

— wa 


z# 


22. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas 
mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah 
orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? 

“e 

8 


AE LNG HAN Jana si all ya 3 
Wana Pa 
Bakat 


Welcome Sang Maut | 183 


23. Katakanlah: “Dia-lah yang menciptakan kamu dan menja- 
dikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati”. 
(Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. 


- Pan ar SEP no ET Ge 3 
Doni 3 INI GS 3 SAI ja V3 


24. Katakanlah: “Dia-lah yang menjadikan kamu berkembang 
biak di muka bumi, dan hanya kepadaNyalah kamu kelak 
dikumpulkan". 


Dada KS Ol a2 Nala Ga UJI y3 
25. Dan mereka berkata: “Kapankah datangnya ancaman itu 
jika kamu adalah orang-orang yang benar?” 


10 Em 3 G2. 2.0 8 2 
Bos 35 GI Usslg A0 Sus AJI Last J3 
26. Katakanlah: “Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) 


hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah 
seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”. 


NN Ng Ta, 2-23 256 tete 


lah J3 Jaya SL AAII ageng Ca Ad) gl) Lala 
TA £ AA Ge 
D3 “9 BS SAI 
27. Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah 
dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram, dan 


dikatakan (kepada mereka) Inilah (azab) yang dahulunya 


kamu selalu meminta-mintanya. 


184 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


28. Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika Allah mema- 
tikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau 
memberi rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk 
surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang- 
orang yang kafir dari siksa yang pedih?” 


2 3D 


Ga GA bolak Ea na 


(ce) sz 


29. Katakanlah: “Dia-lah Allah yang Maha ana kami 
beriman kepada-Nya dan kepadaNyalah kami bertawak- 
kal, kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada 
dalam kesesatan yang nyata”. 


Dos dl Kab u3 E SL SAK si 


30. Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika sumber air ka- 
mu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatang- 
kan air yang mengalir bagimu?” 


Welcome Sang Maut | 185 


ZIKIR 


» mOlis 

ab paling dila Hit io ad Alajak! (oil as dl 
Assad adi 

2d ai S5 


PA 2 GA Ia SP 

DI Na Ae yi pe ade LAS 
sit Cikiny G oi Ga MIS ahaino deog Ul J5 
dala ada 


SENI OLI Gs MLS 


186 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


DL OLI DN AJI aa 
3 DI Dale De AI 


Jne @aai beAi baal Da3 DE 


#Laladia Giling SIA AN 2G atas JI 
Aa das PGA Nu asa 113 asia 


Dl ah LAI an tt 
K3 DIY DO apk De AI 
Ino Gabe bal Cai (GL UI, 
POLA Yale TI AE mena ea apa 


33 Tamala JAE Trek Utah Jl Ko32553 
8(Abdurrahman Abo Dalle) 


(AN 
» 


x 


31 Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle adalah seorang ulama besar 
Sulawesi Selatan yang juga dikenal sebagai waliyullah, pendiri Pesantren Darud 
Dawah wal Irsyad (DDI) Tahun 1938 di Mangkoso, Barru. 


Welcome Sang Maut | 187 


Alat peda segi lsdulalg 


SI Ol AN Ga dil3321 


DA 0 LI DN HAJI ata 


Sa 2 2. 


II Opa Oei 


P4 


bo GA Dad DI Cah | Abe DU, 


2 3 Nk Daan Tag Tn AT 
725 . - «, . 


SSI 

SEN OLAHAN Ha dilbiyal & 

YA SSI GAS dl lag 

Tail da AI YAI & 
daic pg cai sapa cas Oa Old IX 
las YG KAA Li adi Gia La flag da3 
Galgintall Aan Ang LA Lay VI ole Eye sik 

bulan! 2d 33 Laglaio Bagi V9 yag 


Allah swt., tiada yang patut disembah selain Dia Yang Hidup 
dan Berdiri Sendiri, Tidak pernah mengantuk dan tidak 
pernah pula tidur. Bagi-Nya segala yang ada di langit dan 


2G 


188 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


di bumi. Tiada yang sanggup memberi syafaat (pertolongan) 
kecuali dengan izin-Nya. Dia mengetahui segala yang telah 
terjadi dan yang akan terjadi.. Tiada yang mempunyai 
pengetahuan selain dengan kehendak-Nya. Kursi (Arsy)- 
Nya meliputi segala yang ada di langit dan di bumi. Tiada 
kesulitan. bagi-Nya dalam memelihara keduanya. Ia Maha 
Tinggi lagi Maha Besar. 


Era P3 G2. sa P3 2 w 3 3 £ 9 LN Ta 
GS ya ai Kali Iya d5 Lg 
Ann Pri Pyar Ia arah 
Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu 
niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai 
Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. 


dan mohonlah ampunan kepada Allah, Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 


X pulsa AM jakiht & 
203 9 Agdal PA AVI SY al alan AN jaka & 
Yx dl 


Aku meminta ampun pada Allah yang Maha Agung, tiada 
tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri 
Sendiri, dan aku bertaubat rai 


PN SENI Ha ad 


Sal eh PN Aa pax gila Ml Oo) 8 


P4 


Lol eelusae na Kala 
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersha- 


lawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersha- 


Welcome Sang Maut | 189 


lawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam peng- 
hormatan kepadanya 


aa LS 415533 4215513 maba 1 de Io al 
4533 4213515 bana da Hb 39 peak! Ji P3 
Ip3 Aya SE) psatal Jl de USU LS 

Ya Allah, kasih-sayangilah Muhammad dan istri-istrinya 
serta keturunannya, sebagaimana Engkau kasih-sayangi 
keluarga Ibrahim, dan berkahilah atas Muhammad dan 
istri-istrinya beserta keturunannya, sebagaimana Engkau 


berkahi atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji lagi Maha Mulia. 


Jian Galinjot 33X. aa das Al s3 3 (ag 
JS aa JSI ig dil A53 GirA Si 
sila ea dil Y! 533Y V3 Ja 323 aa 33 


Dan berikanlah keselamatan dan keridhaanMu kepada 
junjungan kami para sahabat Rasulullah saw. Dan 
cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Dia adalah 
Sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik penolong. Dan 
tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin 
Allah Yang Maha Tinggi dan Maha - 


GIE La Sae pekan! (al dil VI 595 Y3 32 Y 
sll 


Tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan 
ciptaan-Nya di langit 


190 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


&. 
“ 


“0 


- 


GIS La 542 pelan “Jalla VI 335 Yg J32 Y 


A3 


Tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak bilangan 

ciptaan-Nya di bumi 
Gis La SAS ddaad! Ja dil VI 333 V3 J3s Y 
ang 


Tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin 
Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak 
bilangan ciptaan-Nya di antara keduanya 


GA le SAR iban! JAS Ab VI 335 Yg d32 Y 
Dan tiada kekuatan atau kuasa melainkan dengan izin 
Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, sebanyak 
bilangan ciptaan-Nya. 


AI Sega PRIA AT al SI east 
GUA VI IS, Iyan 2 AYI 

Al Ogan SAY x MY UN 

KAA Jaa KALA AYI IS 


and Ap BKI AI AI 2G, gang Ada SIA) Y 


6. 
“9 


“0 


“0 


Welcome Sang Maut | 191 


Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah kerajaan, dan hanya bagi- 
Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, 
sebanyak bilangan zarah yang dicipta-Nya seribu kali. 

Aad A3 SI AT AI 2 AI 305 MV Y & 


£ 


IE jha La Sae jaa3 iga US Ie 3h$ 
Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi- 
Nya, kepunyaan-Nya lah Kerajaan, dan hanya bagi-Nya 
segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang 
telah diciptakan-Nya. 


EL ang Ma B3 ANN La sa taka 


Sr 3 
Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan 
menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. 
Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. 


AN LAN SI AI V3. dia dl Gaha 
Lx SI 
3 3 slank Gaal 13359 Ta SA AETI As, 


- 


£. 
“. 


&. 
“ 


Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka Dermohonah 
kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu 
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari 
kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti 


192 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan. 
X pedal & 
Wahai yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri 
WI V3 AE Ul UT alis bai Ilnnsna AB GR G 
Rab Ca Jl 
Wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Berdiri sendiri, 
hanya dengan rahmat-Mu kami meminta dengan menghiba: 
Perbaikilah semua urusan kami, dan jangan Engkau 
serahkan kami kepada diri kami sendiri walau sekejap. 
Lx 53 L “ 
Wahai yang Maha Kuat 
JG SEN JATI sad Ia So SgAd UI AAN 
S3 nias Uas Ha 1523 anda 
3533 GI AI UaSigas Lela Ssi S3 Ga HS Ssi 
Y yudi Hah KASI lb Syah AAU le Ga Cb 
Ud bli V 3325 bag Ra 
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan, 
sifat malas, sifat pengecut, bakhil, pikun dan siksa 
kubur. Ya Allah, anugrahkan kepada kami ketagwaan 
jiwa. Sucikanlah, Engkau adalah sebaik-baik dzat yang 


mensucikannya. Engkau adalah pelindung dan penjaganya. 
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang 


Welcome Sang Maut | 193 


tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, jiwa 


yang tidak pernah puas dan doa yang tidak dikabulkan. 


Wahai yang Maha Pemberi Rezki 


Yx lbh 


Nae Li) OS ola Ga Basa Ula Uji 5 Agil 
3 43 Slg (63333 Alia 25133 63123 WS 


Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari 


langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi 
kami yaitu bagi orang orang yang bersama kami dan yang 
sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, 


beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang 


paling utama. 


bagan dala Al Io IA Ja is 


All Se3 Naba 


all Se3 Naba 


all Sega 


194 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


lag BS Gint2 


d—ilali 


“0 


Ka 


0, 
“ 


WIRID PENDEK DAN 
DO'A SESUDAH SHALAT 


Wirid Pendek Sesudah Shalat 


Ha 


213 3 Ayda 22 GA VI JI id) Gatal! AN jakiil & 
(7) di 


PA 


Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar, 
tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang senantiasa hidup 
lagi mengurus segala sesuatu dengan sendiriNya dan saya 
bertaubat kepadaNya. 


GR IAI AKAN ANEA Ask Y 3353 Ai VJ AN Y & 
Ia gigi US SE 3h3 bass 
Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang 
Maha Esa. Tidak ada sekutu bagiNya. Dialah yang mem- 
punyai kekuasaan dan kerajaan yang memerintahkan, 


dan bagiNya segala puji-pujian yang menghidupkan dan 
mematikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. 


Welcome Sang Maut | 195 


(MOMEN Ga Eei ali 
Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka 
433 AMAN 3343 Siilp ASI Sikap AMI Sl AN & 
ba SSS AMA 313 Shi Ai dizsis AAL Us 
ASI IV IS G Gulai 
Ya Allah, Engkaulah keselamatan, dan dariMu lah segala 
keselamatan, dan kepadaMu lah kembalinya segala 
keselamatan, hidupkanlah kami dengan keselamatan, dan 
masukkanlah kami ke dalam syurgaMu tempat keselamatan. 
Engkaulah yang Kuasa memberi berkah yang banyak dan 


Engkaulah yang Maha Tinggi, wahai Dzat yang memiliki 
keagungan dan kemuliaan. 


SSI SANA 0g ai LAI LAI ASI Ll ala & 

Bad! Erat EN AAA SEN G3adI 233 SUS ia 

main KE Agla Cusaii Gill Toluo piala Iolgall 
Gksl SUCI V3 agla 


MI SAS AI JI In AI) SI & 
Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Satu, tiada Tuhan 
hanya Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 


24 233 Yg Hiu BALE Y Asal dadi ga VI JI YAI 
SL VI baka AAA Ga 13 Ia ya d las olga G 
kale ja ia Only! V6 AS La Ali Oi We Alah 


196 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Lagiado 02315 V5 5 saga Aa gag EL La) 
pelan! UJI 3 
Allah swt., tiada yang patut disembah selain Dia Yang Hidup 
dan Berdiri Sendiri, Tidak pernah mengantuk dan tidak 
pernah pula tidur. Bagi-Nya segala yang ada di langit dan 
di bumi. Tiada yang sanggup memberi syafaat (pertolongan) 
kecuali dengan izin-Nya. Dia mengetahui segala yang telah 
terjadi dan yang akan terjadi.. Tiada yang mempunyai 
pengetahuan selain dengan kehendak-Nya. Kursi (Arsy)- 
Nya meliputi segala yang ada di langit dan di bumi. Tiada 
kesulitan. 


Seiya UK 3 Yg Geis CL Jaa Yg Gilas ak Y GUI & 
AI Ska JSI 13 2215 S3 
Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah jika Engkau 
memberi, dan tidak ada yang dapat memberi jika Engkau 
mencegah.Tidak ada yang dapat menolak apa yang 


telah Engkau takdirkan dan tidak bermanfaat di sisiMu 
kemuliaan orang yang mulia selain kemuliaanMu. 


(Tx) dtl Gea lil Gilbert UG Ul 
Wahai Tuhan kami, Maha Suci Allah...Subhanallah (33x) 
(Ox) ARA dil ISA Ua313 sat dil GLeih & 


Maha Suci Allah dan segala puji bagiNya untuk selamanya... 
Alhamdulillah... (33x) 


PASI AI... A23 Jb IS 33 Jb BS dea Ini 
YY)x(Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan di 


Welcome Sang Maut | 197 


semua keadaan dengan berbagai nikmatNya ...Allah 
Maha Besar (33x) 


Sesi 533 dil Olah Gu adi S3 GUS ST dl & 
3 PI HE SPP HI Na IT ago L Er IP Ig € LK 

SB AAA A3 SUN AI Ad an da5 VI SIS 

dadi ALI) 3S YG JS YG Ga sigit UK Je 3h3 bel 


Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya. Segala 
puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha Suci 
Allah sepanjang pagi dan petang. Tidak ada Tuhan 
melainkan Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dialah 
yang memiliki kekuasaan dan bagiNyalah segala puji, Dzat 
yang menghidupkan dan mematikan, Dia berkuasa atas 
segala sesuatu. 


Doa Sesudah Shalat 

CN GS AI play ain OA Ga Alih S3 

AAS Choel NIAS Gi SU (25 Dell 55 dll La 

JW (Anis US Sal SI UG 5 banya 13563 dani II 

Bitbalia matan ASI 223 

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang 
terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian 
alam, dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmatNya 
dan memadai dengan penambahannya. Wahai Tuhan kami, 
hanya bagiMu segala puji, sebagaimana pujian itu patut 
terhadap kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu. 


198 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


MAh Coin Jl S3 Mit Liotita Jp ling Ito MI 
Ya Allah, Enbalkariah rahmat dan kesejahteraan kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya 


E3atalag Uin3K13 Catisag LS Kis ta GG Alit 
2 ANN Umi is Wakai nh Ui ats Usa 
Gelas 

Ya Allah, terimalah shalat kami, puasa kami, rukuk kami, 

sujud kami, duduk rebah kami, khusyuk kami, pengabdian 


kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selamat 
shalat ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. 


Wp3 lie Giud3 SS A3 SSI Je Let all 
Ya Allah, tolonglah Kari untuk selalu ingat kepadaMu dan 
mensyukuri rahmat dan nikmatMu, dan perbaikilah amal 
ibadah kami kepadaMu. 
Ga BESI Wangi UI aki Ad IS Cakil Ul UG 
Si ali 
Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, karena 


itu ya Allah, jika tidak dengan limpahan ampunan dan 
rahmatMu, niscaya kami akan menjadi orang yang sesat. 

beo) Ula Jati V3 Ui G3 Ui O) Ga 133 Y 5, 

Ng Rela Kera 


ayal Je Erha (3 Ggs Si (kasl9 Ud yatl3 Lie Casl3 
Inai 


Welcome Sang Maut | 199 


Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 
lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami 
apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah 
kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah 
Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang 
kafir. 


333633 na 3 Ale mal 3 AA SITU GI at 


baka cl! ale kab35 ol! d3 3 IN 9 AS lal 
ALI Ga BUANG ag cah SG Ula Opa All ngk Dah 
La Sie 3529 
Ya Allah, Kami mohon keselamatan agama, kesehatan 
jasmani, bertambahnya ilmu, rezki yang berberkah, dapat 
bertaubat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika 
mati, dan memperoleh ampunan setelah mati. Ya Allah, 
mudahkanlah kami pada gelombang sakaratul maut. Ya 
Allah, bebaskanlah kami dari azab neraka, serta memperoleh 
keampunan ketika dihisab. 


SESI A35 BSA oya LT cg Lisa SI 243 U5318 &Y Lis 
lagii ai) 

Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah Engkau 

beri petunjuk, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari 


sisiMu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi 
(karunia). 


200 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Ong Slalu Okaliek! akoa Wall Wati 5 


Bilah Vii Hata SE) saGNG Aka MSI cita 
cg 


Ya Allah, ampunillah dosa-dosa kami dan dosa-dosa 
orangtua kami, dan bagi kaum muslimin dan muslimat, 
mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun 
yang sudah mati. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, 
Maha Dekat, dan Maha mengabulkan permohonan orang- 
orang yang memohon. 


Gatal la5 1 oi G3 36533 GI Os UI La 
tata 
Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami isteri/suami/ 


keluarga dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan 
jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertagwa. 


Ulie 33 ius KESI G3 Kind GA 3 Wi 85 


SI aa 16933 Uisliiktn Ui 3489 Ungi3 Uihasi (UIN 
Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di 
dunia dan kebahagiaan di akhirat serta hindarkanlah kami 
dari siksa api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan 
tutupilah segala kesalahan kami, dan semoga jika kami mati 
nanti bersama-sama dengan orang-orang yang baik-baik. 


263 Uk K5 UAS Sag Bal maid UAS 5, 


Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami, orang-orang 
yang mendirikan shalat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah 
doa kami. 


Welcome Sang Maut | 201 


GAN 25 GIE Gise Lobi aa Sial Lila 


Dan masukkanlah kami 1 dalam syurga bersama orang- 
orang berbuat baik. Wahai Tuhan yang Maha Mulia, Maha 
Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam. 


Gilas! Je Rita Ogikas LAS Fall On Sl Gila 
SANG 5 all SA 

Maha Suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan. Suci dari 

segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga 


kesejahteraan atas para rasul dan segala puji bagi Allah 
Tuhan seru sekalian alam. 


202 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


ASMAUL HUSNA 


No Nama Arab Indonesia 
Allah 4 | Allah 
1 | Ar Rahman CJ! | Yang Maha Pengasih 
2 | Ar Rahiim sx Jl! | Yang Maha Penyayang 
3 TAI Malik Suu —- Maha Merajai/Memerin- 
4 | Al Ouddus Gagas! Yang Maha Suci 
5 | As Salaam Sud Yang Maha Memberi Kesejahte- 
raan 
Al Mu' min ce3l! | Yang Maha Memberi Keamanan 
Al Muhaimin Cree! | Yang Maha Pemelihara 
Al 'Aziiz jali | Yang Maha Perkasa 
5: -AI'Fabbar dl Yang Memiliki Mutlak Kegaga- 
“” Ihan 
Al Mutakab- «| Yang Maha Megah, Yang Memi- 
1 bir ASIN liki Kebesaran 
11 | Al Khalig JI | Yang Maha Pencipta 
Yang Maha Melepaskan (Mem- 
12 |Al Baari' toll | buat, Membentuk, Menyeim- 
bangkan) 
Al Mushaw- Yang Maha Membentuk Rupa 
13 wir 2 (makhluk-Nya) 


Welcome Sang Maut | 203 


14 | Al Ghaffaar as Yang Maha Pengampun 
15 |Al Oahhaar BPA) Yang Maha Memaksa 
16 | Al Wahhaab wlagJ! | Yang Maha Pemberi Karunia 
17 |Ar Razzaag 15! | Yang Maha Pemberi Rezeki 
18 | Al Fattaah gali | Yang Maha Pembuka Rahmat 
sj Yang Maha Mengetahui (Memi- 
19 | Al 'Aliim Saad ika Tani 
— | Yang Maha Menyempitkan 
20 | Al Oaabidh Ganlal! (ma khtnle Na) 
Yang Maha Melapangkan 
21 | Al Baasith Inul (makhluk-Nya) 
0... « | Yang Maha Merendahkan 
22 |Al Khaafidh JSI (makhluk-Nya) 
: . «| Yang Maha Meninggikan 
Ba asa SU makhluk-Nya) 
si . Yang Maha Memuliakan 
24 |Al Mu'izz jadi (makhluk-Nya) 
.. | Yang Maha Menghinakan 
25 | Al Mudzil Ji (makhluk-Nya) 
26 | Al Samii' peta | | Yang Maha Mendengar 
27 |Al Bashiir /sad! | Yang Maha Melihat 
28 | Al Hakam SS! | Yang Maha Menetapkan 
29 LAI "Adl Jual | Yang Maha Adil 
30 | Al Lathiif adalil | Yang Maha Lembut 
31 | Al Khabiir 45J! | Yang Maha Mengenal 
32 | Al Haliim sule! | Yang Maha Penyantun 
33 |Al 'Azhiim celana! | Yang Maha Agung 
34 | Al Ghafuur jasa! | Yang Maha Pengampun 
. « | Yang Maha Pembalas Budi 
35 | As Syakuur 9S! (Menghargai) 
36 |Al 'Aliy dal Yang Maha Tinggi 


204 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


37 | Al Kabiir SJ! | Yang Maha Besar 

38 | Al Hafizh Jaran! | Yang Maha Memelihara 

39 | Al Mugdiit cust | Yang Maha Pemberi Kecukupan 

49 TAI Hasiib | Yang Maha Membuat Perhitu- 
-N ngan 

41 | Al Jaliil Juleeli | Yang Maha Mulia 

42 | Al Kariim SJ! | Yang Maha Mulia 

43 | Ar Ragiib —3 J| | Yang Maha Mengawasi 

44 | Al Mujiib —wzel! | Yang Maha Mengabulkan 

45 |Al Waasi' —e|gJ| | Yang Maha Luas 

46 | Al Hakiim SI | Yang Maha Maka Bijaksana 

47 | Al Waduud agagJ! | Yang Maha Mengasihi 

48 | Al Majiid Jul! | Yang Maha Mulia 

49 |Al Baa'its Ud! | Yang Maha Membangkitkan 

50 | As Syahiid Ja! | Yang Maha Menyaksikan 

51 | Al Hagg Jl | Yang Maha Benar 

52 | Al Wakiil CuSol| | Yang Maha Memelihara 

53 | Al Gawiyyu Soal! | Yang Maha Kuat 

54 | Al Matiin cw! | Yang Maha Kokoh 

55 | Al Waliyy Joll | Yang Maha Melindungi 

56 | Al Hamiid Jusal! | Yang Maha Terpuji 

57 | Al Muhshii aral! | Yang Maha Mengkalkulasi 

58 |Al Mubdi' tau! | Yang Maha Memulai 

59 LAI Mu'iid Jual ae Mengembalikan 

60 | Al Muhyii SI Yang Maha Menghidupkan 

61 | Al Mumiitu Susi! | Yang Maha Mematikan 

62 | Al Hayyu ul Yang Maha Hidup 

63 | Al Gayyuum asal! | Yang Maha Mandiri 

64 | Al Waajid Sell! | Yang Maha Penemu 


Welcome Sang Maut | 205 


65 |Al Maajid J- lil | Yang Maha Mulia 


66 |Al Wahiid s2 Ill | Yang Maha Tunggal 
67 |Al Ahad 3231 | Yang Maha Esa 
Yang Maha Dibutuhkan, Tempat 
68 | As Shamad nyai! Na 
69 | AI Oaadir aa Yang Maha Menentukan, Maha 
Menyeimbangkan 


70 | Al Mugtadir axal| | Yang Maha Berkuasa 


71 | Al Mugaddim EA) Yang Maha Mendahulukan 
72 | Al Mu'akkhir & 41 | Yang Maha Mengakhirkan 


73 | Al Awwal Pi s3 (| Yang Maha Awal 
74 1Al Aakhir es (| Yang Maha Akhir 
75 |Az Zhaahir mali | Yang Maha Nyata 
76 | Al Baathin old | Yang Maha Ghaib 
77 | Al Waali dl! | Yang Maha Memerintah 
78 | Al Muta'aalii Jis! | Yang Maha Tinggi 
79 |Al Barri 3! | Yang Maha Penderma 
80 | At Tawwaab will | Yang Maha Penerima Tobat 
81 | Al Muntagim saudi! | Yang Maha Pemberi Balasan 
82 | Al Afuww al! | Yang Maha Pemaaf 
83 |Ar Ra'uuf 393,Jl | Yang Maha Pengasuh 
La 


Yang Maha Penguasa Kerajaan 


84 | Malikul Mulk 
SAI (Semesta) 


Dzul Jalaali Jell 95 Yang Maha Pemilik Kebesaran 


85 | Wal Ikraam AS, dan Kemuliaan 

86 | Al Mugsith Ihwat! | Yang Maha Pemberi Keadilan 
87 | Al Jamii' mela! | Yang Maha Mengumpulkan 
88 | Al Ghaniyy sal | Yang Maha Kaya 

89 | Al Mughnii al | Yang Maha Pemberi Kekayaan 


206 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


90 | Al Maani BU | Yang Maha Mencegah 
. «| Yang Maha Penimpa Kemudha- 
91 | Ad Dhaar ball 2 
92 |An Nafii' sLJI | Yang Maha Memberi Manfaat 
.» | Yang Maha Bercahaya (Menera- 
sa benni 2 ngi, Memberi Cahaya) 
94 | Al Haadii csaLdI | Yang Maha Pemberi Petunjuk 
95 | AI Baadii Se Yang Indah Tidak Mempunyai 
GG (Banding 
96 | Al Baagii LI | Yang Maha Kekal 
97 | Al Waarits &,lgJl | Yang Maha Pewaris 
98 | Ar Rasyiid 3x4 || | Yang Maha Pandai 
99 | As Shabuur Joual! | Yang Maha Sabar 


Welcome Sang Maut | 207 


SHALAWAT NABI 


A. Makna dan Manfaat Shalawat 


Sholawat adalah bentuk jamak (plural) dari Sholat yang 
artinya doa. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad 
saw. mengandung pengertian berdoa kepada Allah swt. agar 
Nabi Muhammad saw. dan keluarganya selalu dilimpahkan 
kesejahteraan dan keberkatan. Dasarnya OS. al-Ahzab (33): 
56: 


Inkio Igkat Gal LAIG oil Je glenn 415123 Al 5) 
(01) HIS) Lauk Iyalang dala 

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 

bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, 

bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya.” 

Perintah dalam ayat di atas bersifat umum, tidak dijelaskan 
waktu dan caranya. Oleh karena itu kaum muslimin dapat 
memanjatkan sholawat kapanpun dan dimanapun berada.Dan 
yang paling utama adalah membaca shalawat ketika beribadah. 


208 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Shalawat dibagi dua, yaitu shalawat khusus dan 
shalawat umum. Shalawat Khusus dan shalawat umum. 
Shalawat khusus adalah shalawat Allah kepada RasulNya, para 
NabiNya, shalawatNya kepada Nabi Muhammad saw. Sedang 
shalawat umum adalah shalwat Allah kepada hambaNya yang 
mukmin. 

Makna shalawat secara khusus : 

1. Shalawat Allah kepada Nabi Muhammad saw. : Memuji 
Muhammad, melahirkan keutamaan dan kemuliaannya, 
serta memuliakan dan memperdekatkan Muhammad 
kepada diriNya. 

2. Shalawat Malaikat kepada Nabi Muhammad saw. : 
Memohon kepada Allah supaya Allah menurunkan perha- 
tiannya kepada Nabi untuk perkembangan agamanya. 

3. Shalawat Manusia : Mengakui kerasulannya, serta me- 
mohon kepada Allah melahirkan keutamaan dan kemu- 
liaannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bershalawat 
(jika dari Allah) berarti member rahmat, (jika dari malaikat) 
berarti memintakan ampun dan (jika dari orang mukmin) 
berarti berdoa supaya diberi rahmat . 

Adapun manfaat dan keajaiban membaca shalawat antara 
lain : 

1. Membaca shalawat sebagai bentuk realisasi ketaatan 
kepada perintah Allah swt. 

2. Mencontoh Allah swt. dalam membaca shalawat. 


3. Mencontoh para malaikat-Nya. 


Welcome Sang Maut | 209 


12. 


13. 
14. 
15. 


16. 
17. 


18. 


19. 


Mendapat balasan sepuluh rahmah dari Allah setiap 
membaca sekali shalawat. 


Diangkat sepuluh derajat karena membaca sekali shalawat. 


Ditulis sepuluh kebaikan bagi yang membaca sekali 
shalawat. 


Dihapus sepuluh keburukan bagi yang membaca sekali 
shalawat. 


Menjadi sebab utama dikabulkan doa. 
Menjadi sebab meraih syafaat Nabi. 


. Mendapat pengampunan dari Allah. 


. Allah akan mencukupi hidupnya dari berbagai macam 


keluh kesah. 


Sebagai sebab dekatnya seorang hamba dengan Nabi 
Muhammad Shallallahwalaihi wa sallam nanti pada hari 
kiamat. 


Shalawat bisa mengganti dan menduduki ibadah shadagoh. 
Menjadi sebab terpenuhi berbagai macam hajat kebutuhan. 
Meraih shalawatnya Allah dan shalawatnya para malaikat 
atasnya. 

Menjadi sebab seseorang meraih kesucian dan kemuliaan. 
Orang yang gemar membaca shalawat akan mendapat 
kabar gembira sebelum matinya. 

Akan meraih keamanan dan keselamatan dari rintangan 
hari kiamat. 

Rasulullah saw. akan menjawab shalawat dan salam 
kepada orang-orang yang membaca shalawat dan salam 
kepadanya. 


210 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


20. 


21. 


2 


23, 


24. 


2. 


26. 
27 


28. 


29, 


30. 
31. 


22. 


39. 
34. 


Bisa membantu seorang hamba mengingatkan sesuatu 
yang terlupa. 


Menjadi sebab berkahnya suatu majlis agar tidak kembali 
pulang dalam keadaan merugi dan cacat. 


Membaca shalawat mampu mengusir dan melenyapkan 
kemiskinan. 


Membaca shalawat mampu menghilangkan penyakit 
bakhil dari seorang hamba. 


Menjadi selamatnya seorang hamba dari doanya Rasulullah 
saw. yang buruk, karena beliau mendoakan celaka bagi 
yang mendengar nama disebut tidak membaca shalawat. 


Membaca shalawat menjadi jalan menuju sorga. 
Selamat dari busuknya majlis karena membaca shalawat. 


Membaca shalawat menjadi penyempurna bagi 
pembicaraan pada saat berkhutbah. 


Menjadi sebab sempurnanya cahaya seorang hamba pada 
saat meniti titian. 


Membaca shalawat akan mengeluarkan seseorang dari 
sifat kasar dan keras kepala. 


Menjadi sebab langgengnya pujian Allah atasnya. 


Mendatangkan keberkahan kepada orang yang membaca 
shalawat. 


Orang yang membaca shalawat akan meraih rahmat dari 
Allah. 


Sebagai bukti cinta Rasulullah saw. secara abadi. 


Rasulullah saw. akan selalu mencintai orang yang 
membaca shalawat. 


Welcome Sang Maut | 211 


35. Menjadi sebab seorang hamba meraih hidayah. 


36. Nama orang yang membaca shalawat akan disampaikan 
kepada Nabi Shallallahwalaihi wa sallam 


37. Menjadi sebab teguhnya kaki pada saat meniti titian. 


38. Dengan membaca shalawat berarti seseorang telah 
menunaikan haknya Nabi Muhammad saw. atasnya. 


39. Mengandung dzikir dan syukur kepada Allah. 


40. Shalawat adalah doa karena dengan membaca shalawat 
berarti telah memuji khalilullah dan kekasih-Nya. Dengan 
itu berarti telah mendoakan baik untuknya. 


B. Teks-Teks Shalawat 
1. Shalawat Badar” 


Al Ja Ab Ie dil A2 Ai 30 
Ai eta cai cdia Al AL ASI 26 
Rahmat dan keselamatan Allah, Semoga tetap untuk Nabi Thaaha 
utusan Allah. 
Rahmat dan keselamatan Allah, semoga tetap untuk Nabi Yasin 
kekasih Allah. 
didesa ai dala 


AS by dl Jak aU aa L4 US3 


32 Sholawat Badar adalah rangkaian sholawat berisikan tawassul dengan nama 
Allah, dengan Junjungan Nabi s.a.w. serta para mujahidin teristimewanya 
para pejuang Badar. Sholawat ini adalah hasil karya Kiyai Ali Manshur, yang 
merupakan cucu Kiyai Haji Muhammad Shiddig, Jember Tahun 1960. (Saat 
itu menjabat Kepala Kantor Departemen Agama Banyuwangi dan juga seorang 
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember). 


212 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Kami berwasilah dengan berkah “Basmalah?”, dan dengan Nabi 
yang menunjukkan lagi utusan Allah. 


Dan seluruh orang yang berjuang karena Allah, sebab berkahnya 
sahabat ahli badar ya Allah. 


pra) ci Ca 2 ala 

Al ay adl Jah AKA Sah eh Da3 

Ya Allah, semoga Dae menyelamatkan ummat, dari bencana 
dan siksa. 


Dan dari susah dan kesempitan, sebab berkahnya sahabat ahli 
badar ya Allah. 


2jn GAn Sl gkah AKG UR al 
al BL Lalalp Sail 213 
Ya Allah semoga Engkau selamatkan kami dari semua yang 


menyakitkan, dan semoga Engkau (Allah) menjauhkan tipu dan 
daya musuh-musuh. 


Dan semoga Engkau mengasihi kami, sebab berkahnya sahabat 


Ahli Badar Ya Allah. 
lelang Aoa! Ga - a33 Lal 
AN by adl JAL BAL S3 


Ya Allah, semoga Engkau Naga Tn kesusahan, dari 
orang-orang yang bermaksiat dan semua kerusakan. 


Dan semoga Engkau hilangkan semua bencana dan wabah 
penyakit, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah 


biliah 33 Ia (S3 Sellas Bab Da H3 


Welcome Sang Maut | 213 


AS by Isl JA Adt3 Lai Ea AS 
Maka sudah beberapa rahmat yang telah berhasil, dan sudah 
beberapa dari kehinaan yang dihilangkan. 


Dan sudah banyak dari nikmat yang telah sampai, sebab 
berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah. 


IANIS Seda A33 AAS SAE A3 
AS Co Ill Ja L A33 Gula A33 
Sudah berapa kali Engkau (Allah) memberi kekayaan orang yang 
makmur, dan berapa kali Engkau (Allah) memberi nikmat kepada 
orang yang fakir. 


Dan berapa kali Engkau (Allah) mengampuni orang yang berdosa, 
sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah. 


Heh adl aa adil de Sila adl 
AM Go Id JBL maa VI Ge gila 
Sungguh hati manusia merasa sempit di atas tanah yang luas ini, 


karena banyaknya marabahaya yang mengerikan, Dan malapetaka 
yang menghancurkan. 


Semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang 
mengerikan, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah. 


SAMA I33 bai 
Biby Adya sa dala ni 
Kami datang dengan memohon pemberian/pertolongan, dan 
memohon agungnya kebaikan dan keuntungan. 


Semoga Allah meluaskan anugerah (kenikmatan) yang melimpah, 
dari sebab berkahnya ahli Badar ya Allah. 


214 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Sel Sella yr Inn 3G 
Alya gak eagdls JAN GT 
Maka janganlah Engkau (Allah) menolak kami menjadi rugi besar, 
Bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik, dan selalu 
bersuka ria. 
Wahai Dzat yang punya keagungan (kemenangan) dan berwibawa, 
dengan sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah. 


IE as Jai GE Oa SIS Ol3 
Aiu JBL SN UI 
Jika Engkau (Allah) terpaksa menolak hamba, maka kepada 
siapakah 
kami akan datang mohon dengan mendapat semua hajat kami. 
Wahai Dzat yang menghilangkan beberapa bencana dunia dan 
akhirat, hilangkan bencana-bencana hamba lantaran berkahnya 
sahabat ahli Badar ya Allah. 


Hood Jah Ka pat Lg 
AN by adl Ja le Seluas 2333 
Ya Allah, semoga Engkau rnengampuni kami dan memuliakan 
diri kami, dengan mendapat hasil beberapa permahonan kami. 


Dan menolak keburukan-keburukan dari kami, dengan mendapat 
berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah. 


welas 383 JoA3 333 sala 33 Sa sd 


Bibi gah HER bai 
Ya Allah, Engkaulah yang punya belas kasihan, dan punya 
keutamaan (anugerah) lagi kasih sayang. 


Welcome Sang Maut | 215 


Sudah banyaklah kesusahan yang hilang, dari sebab berkahnya 
sahabat ahli Badar ya Allah. 


HI EN sa isl Se Ito 
AN yag a55 sala Jl 
Dan semoga Engkau (Allah) melimpahkan rahmat kepada Nabi 


yang senantiasa berbakti kepada-Nya, dengan limpahan rahmat 
dan keselamatan yang tak terbilang dan tak terhitung. 


Dan semoga tetap atas para keluarga Nabi dan para Sayyid yang 
bersinar nur cahayanya, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya 
Allah. 


2. Ya Nabiy Salam “Alayk 
eno Sad Seat 
Wahai Nabi, salam sejahtera bagimu, 


wahai Rasul salam sejahtera bagimu 
Ale at belaka Sale ln mau 5 
Wahai kekasih salam sejahtera bagimu, Sholawat Allah bagimu 


Jgn dis sdisla  Unlejugl Gal 
Telah terbit bulan purnama menerangi negeri kami, Telah datang 
kepada kami Rasulullah pembawa risalah 


AAA Aonllah  Cilyla Bli Gita 
Keindahanmu tiada tertandingi, 


Wahai wajah yang senantiasa berseri 


Po EN aa 


216 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Engkau laksana matahari, Engkau bak bulan purnama sempurna, 
Engkaulah cahaya mengungguli semua cahaya 


saldai lisan Sal lks pn Gaal 
Engkau laksana logam mulia 
Engkaulah pellihata hati seluruh umat 


3. Alfu Salam 


ALI Hap del layak de Al Ali AI Cya Blu 
Sholawat dari Allah dan seribu salam untukmu Al Mushtofa 
Ahmad yang memiliki kedudukan yang mulia 


Us ebi Sale ASI Hera Ol 
Bagimu keselamatan, bagimu pula kedamaian. 
Bagimu cinta yang sempurna laksana misk (kesturi), 
wahai manusia utama. 
AA « 211 2 Ka La 3 EA 
pUYI laa Ga W 909 23) 3 tata SS Oa 
SESI Nia Go Wani SAI 3 liwil RSS MA9 
Siapa yang mengingatmu, 
menemukan cahaya dalam kegelapan yang pekat 
Nur Cahaya yang menuntun kami di tengah manusia yang sesat 
aa Ema Mera an ak Lt 
KAI PA S3 3 Ep Al U 32 UI 
Aku milikmu wahai penyandang kesucian 


Kedekatan denganmu adalah penawar dan kesembuhan 


ALAN G3 Jina ing Lili Jilas Uijadi Ya 


Welcome Sang Maut | 217 


Karenanya, jangan biarkan aku dalam derita rindu yang 
berkepanjangan 
Temuilah kami walau dalam mimpi, itulah yang kami harapkan 
Seses Beli Kb Unta bagi 
Mati dan hidupku adalah dalam kecintaanku padamu 


Ketenteraman jiwa, kehormatan dan kehinaanku 


Poo ASI Guka39 Layng Su la Sy lag 
Bulat sudah jiwaku mengharap dekat denganmu 
Tekad dan niatku yang senantiasa tertuju padamu. 
4. Shalatum bissalamil Mubin 
SA ema li oh SAI 3 
Shalawat serta salam sesungguhnya untuk yang terkhusus, 
wahai Rinduku... 


WE USA SS ara ya on Uso OS Ki 
Sang Nabi, awal penciptaan sejak masa Kun fa yakun, 
wahai Rinduku... 


z 


LAIN io Meadlisah padi Li5 Gel pall 


Wahai engkau yang telah datang kepada kami membawa sebenar 
peringatan, penolong serta penunjuk jalan kebenaran... 


oa GA Ala GA Ga ola Ups 
Wahai Rasulullah yang dahinya bercahaya... Wahai yang datang 
dengan kebenaran yang terang... 


218 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


LI Su pauill nnaS Elle Ji Si ed 30 
Shalawat senantiasa tercurah atasmu bagaikan angin wewangian 
yang dihadiahkan kepadamu 


5. Shalawat Nariyah” 


SIM MAA Kain Jt WE La paltg Ala K Do Ito ll 
& JL ad 4 Gaiih LSI 4 poiig Abal 4 J5 
IE3 pan A23 ALA Siang SIA Cia3 Sale 
Al pala OK ag adi KA RB ag 
Ya Allah Tuhan Kami, limpahkanlah kesejahteraan dan 
keselamatan yang sempurna atas junjungan kami Nabi 
Muhammad SAW. Semoga terurai dengan berkahnya segala 
macam ikatan dilepaskan dari segala kesusahan, ditunaikan 
segala macam hajat, tercapai segala keinginan dan khusnul 
khatimah, dicurahkan rahmat dengan berkah pribadinya 
yang mulia. Kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna 
itu semoga Engkau limpahkan juga kepada para keluarga 
dan sahabatnya setiap kedipan mata dan hembusan nafas, 
bahkan sebanyak pengetahuan Engkau, Ya Tuhan semesta 
alam 


6. Shalawat Munjiyah” 


JISASI Rab Ga Up Vie 5 alseah Uaiia Je Ito UI 


33 Shalawat Nariyah adalah shalawat yang disusun oleh Syekh Nariyah (salah 
seorang sahabat Rasul) yang lebih menekuni bidang ketauhidan. 

34 Shalawat munjiyat adalah shalawat yang dibuat oleh ulama sufi dari tarigat 
Asy-Syadzili yaitu Syaikh Shalih Musa Al-Dharir. 


Welcome Sang Maut | 219 


Hub Ha sa bila Cold ps3 Le UI madig LAI 

Hasi Up Karl ag clan Jet Sidis Kg (33253 39 cela 

SA Si SH SAS ain ja SAI 
Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita 
nabi Muhammad saw. yang dengan rahmat itu engkau 
akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang 
mendebarkan dan dari semua cobaan, Engkau akan 
memenuhi semua hajat, Engkau akan mensucikan kami 
dari semua kesalahan, Engkau akan mengangkat derajat 


kami setingi tingginya, Engkau akan sampaikan semua 
tujuan dari kebaikan pada waktu hidup dan sesudah mati 


C. Syair Abu Nawas 
Al-TPtiraf (Sebuah Pengakuan) 


AI UI cas G3 S3 « 4 YUai sasa Kr Gd 
Wahai Tuhanku ! Aku bukanlah ahli surga tapi aku tidak kuat 
dalam neraka. 


Sia SANA BS iba AJ 
Maka berilah aku taubat (ampunan) dan ampunilah dosaku, 
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. 


JW NS Fa 33 Ja “ dll 3 sei “Jia 33 


Dosaku bagaikan bilagan pasir, maka berilah aku taubat wahai 
Tuhanku yang memiliki keagungan. 


220 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


PN Pen ra an 0 MAN tan Ta ON CN 
Jesi2| SS 255 (ai MP pgn US 3 da3 Lae 
Umurku berkurang setiap hari, sedang dosaku selalu bertambah, 
bagaimana aku menanggungnya. 


SIS 283 H33LIL Bad SET gol SALE ad! 
Wahai, Tuhanku! Hamba Mu yang durhaka telah 
datang kepadaMu dengan mengakui segala dosa, dan telah 
memohon kepada Mu. 


Ata 155 528 IE SLS 6 at SSI Gila pak G5 

Maka jika Engkau mengampuni, Engkaulah pemilik ampunan, 

tetapi jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku mengharap 
selain kepada Engkau? 


| 


Istighfar 


Bia aan saka 


Saya memohon ampun kepada Allah, Tuhan yang 
membebaskan 


ba Os Al aki F3) 
Saya memohon ampun kepada Allah dari segala dosa 
(435452) Lek Slas (p63 55 La3U Lae JS G5 


Tuhanku, Tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan beri 
petunjuklah dengan amal yang shaleh (yang diterima) 


Dan berikanlah aku rezki yang luas 


Welcome Sang Maut | 221 


Y Xx Egi Hang (le 233 
Terimalah taubatku, taubat nasuha 
E. Senandung Al-Ouran 
OA Gas all 
Ya Allah, kasih sayangilah kami dengan sebab Al-Guran 
A43 53 (gas 539 Lelah UI Ala 13 


Dan jadikanlah Al-Ouran ini sebagai pemimpin, cahaya, 
petunjuk, dan rahmat bagi kami 


il Lg bian ia Laga GS 
Ya Allah, ingatkanlah apa-apa yang kami lupa, dan ajarilah 
apa-apa yang belum kami ketahui 


JSI Saha Jab 2G 4595 118 3319 
Dan karuniakanlah kami untuk selalu membaca Al-Guran 
pada malam dan siang hari 


Gala EL AR 1 Ala Ala 


Dan jadikanlah Al-Ouran ini sebagai hujjah (pedoman) 
bagi kami 


222 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


Profil Penulis 


Dr. Fatmawati, M. Ag., lahir di Maros, 20 Maret 
1974 di Pattunuang, Kec. Simbang, Kab. Maros 
dari pasangan H. Saharing bin A. Makkulau dan 
Hj. Intan. 


"M Penulis mengawali pendidikannya di SDN No. 
05, Samangki, Simbang, Maros. Kemudian melanjutkan 
pendidikannya di Ponpes Darud Dawah wal Irsyad 
Abdurrahman Ambo Dalle (DDI-AD) Mangkoso, Barru 
Tahun 1986-1993, S1 Fak. Syariah, Jur. Perdata Pidana Islam, 
UIN Alauddin Makassar Tahun 1993-1997, S2 Konsentrasi 
Syari'ah/Tafsir, UIN Alauddin Makassar, Tahun 1998-2000, S3 
Konsentrasi Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar, Tahun 
2003-2007 


Pekerjaan yang dijalani saat ini adalah dosen tetap Jur. 
Syariah, STAIN Parepare dan mengabdi pada almamaternya 
di STAI DDI-AD Mangkoso, Barru dan STAI DDI Maros. 


Penulis juga adalah salah seorang Tim Pelatih pada 
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Makassar, sekaligus sebagai 
Pembina Racana Maipa Deapati, Gudep Makassar 10.074 
Pangkalan UIN Alauddin Makassar. 


Welcome Sang Maut | 223 


Aktifitas lain yang banyak menyita waktu penulis 
adalah aktif di berbagai kegiatan dakwah (Tim Da'i Pemda 
Kab. Gowa), membina dan menjadi pemateri tetap Majelis 
Taklim, tutor baca Al-Ouran bagi ibu-ibu, motivator bagi 
pelajar, mahasiswa dan masyarakat serta konsultan masalah 
rumah tangga (Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT) dan 
kemasyarakatan. 


224 | Dr. Fatmawati, M.Ag. 


On K 
SEA 

z 

ma , 

S, 

3 

DS 


Y 
27 


